EDISI 05/2010 | HARGA Rp45.000 (Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp47.000) 


ArtistX 0.8 


INFO 


NETWORKING, SYSTEM ADMINISTRATION, AND MORE 


GAPTIVE PORTAL FOR YOUR HOTSPOT 


WIFI HOTSPOT («3 


Koneksi Wireless 
secara Add-Hoc 


Hubungkan wireless, tanpa access point pcz 


Atur dan kelola pemasukan- 
pengeluaran keuangan 
usaha dengan mudah p-1 


5. 


OM) INSIDE DVD 


as ——m Weh Server 


melawan musuh yang terdapat di dunia hamburger. 


lengkap untuk mempermudah penyusunan jadwal. 


Akses dan berbagi file dari Duet pa ket 
web browser, tanpa perlu melakukan upload. aplika Si F a stcG 
Paket groupware dan Lig httpd (» 50| 


lengkap untuk kolaborasi antarkaryawan. 


3 


SS1521301086 


L-) 


» 


“ GOLDEN/STARFFINGERPRINT 


PE 


i Heavy Duty, Cepat, & Akur at 
W Sensor Korea Juara Dunia FVC 


CN 


Kami selalu mengutamakan kualitas N 
Ca: ah 


www.hagaijaya.com 


Surabaya (031) 5996563 | Jakarta (021) 5268027 | Solo (0271668872: 
Semarang (024) 8418980 | Banjarmasin (0511) 3271261 


:LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 
Supriyanto (Koord.), Aditya Wardhana, 
Alexander P.H. Jularso, Denie Kristiadi, 
Gamal Rizaldi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Sylvia Agustina Inamora, 
Suherman, Tri Waluyo, 
Wawa Sundawa, Zaky Abdurrachman 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Febriyanti 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


IPINP@INTI) InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedi3 #LINUX pan 


EDITORIAL 


LINUX MEMBUAT ANDA 
BAHAGIA 


Hidup bahagia menjadi cita-cita semua orang 
normal, termasuk Anda. Sayangnya, ada orang 
yang tidak tahu atau tidak mau cari tahu agar 
hidupnya bahagia. Orang itu, tentu bukan 
Anda, menjalankan perbuatan yang melawan 
hukum dan norma, seperti mencuri dan menipu, 
yang akhirnya dapat menghancurkan jiwa dan 
raganya. 

Semua orang tentu ingin menggunakan kom- 
puter yang sesuai kebutuhan dengan nyaman, 
namun belum tentu tiap pengguna komputer 
punya cara yang sama untuk meningkatkan 
kebahagiaan. Ada yang berbahagia ketika memutar musik atau 
video. Ada yang berbahagia ketika berkreasi digital. Ada yang 
berbahagia ketika mengoprek program atau jaringan. Ada pula 
yang berbahagia ketika mampu berbagi ilmu atau bahkan hanya 
berbagi DVD. 

Anda tentu tidak ingin diganggu virus ketika sedang belajar, 
bekerja, mendengarkan musik, atau menonton video kesukaan 
Anda. Anda tentu tidak ingin ditangkap polisi ketika sedang men- 
cari nafkah dengan komputer. Padahal semua kegiatan Anda itu 
dalam rangka menggapai kebahagiaan, bukan menambah pen- 
deritaan. 

Kita pantas bersyukur, karena Linus Torlvads dan para pengem- 
bang FOSS lainnya terus mengembangkan Linux yang selalu 
disertakan dalam DVD majalah InfoLINUX. Linux terbukti dapat 
menjadi sarana untuk hidup lebih bahagia karena aman terhadap 
virus, bebas digunakan, bebas dipelajari atau dioprek, dan bebas 
dibagikan ke orang lain. Riset di Universitas Illinois, AS, mem- 
buktikan bahwa kebahagiaan orang akan meningkat, jika orang 
itu memperbanyak berbagi. 

Edisi 05/2010 ini, kami harapkan semakin menambah ke- 
bahagian Anda karena DVD yang disertakan berisi distro ArtistX 
berukuran sekitar 3,5 GB yang luar biasa. ArtistX adalah aplikasi 
lengkap untuk memainkan dan berkreasi dengan multimedia, 
mulai dari desain grafis 2D, 3D, musik, video, dan animasi. DVD 
juga berisi beberapa distro kecil untuk Anda yang hobi jaringan 
atau bekerja sebagai administrator. Selamat menikmati. 


Rusmanto Maryanto (rus@infolinu.co.id) 


—“ 


“—— 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 
BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 


ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 


www.infolinux.web.id INFOLINUX # 05/2010 3 


INDEKS 


an) 


kL— 
Pa 
—4 


(31 Editorial 
(41 Indeks 


Aktual 

(5) Novell Tolak Tawaran Akuisisi 
Senilai US$2 Miliar 

(51 WordPress untuk Android 

(5) SliTaz GNU/Linux 3.0 

(6) Solusi Komputasi Awan Berbasis 
Ubuntu Enterprise Cloud dan DELL 

(61 Rilis OpenSSL 1.0.0 

(61 Fitur Baru di Vyatta 6.0 


Opini 
(8) I Made Wiryana: Apa Jadinya eGov 
tanpa OSS? 
Budi Rahardjo: Ujian Online 
Michael S. Sunggiardi: Indonesia Bu- 
tuh Konten 


(10 
(12 


(20) 


LINUX 


Edisi 05/2010 


30 NMONENSOUTCE 


33 


Surat Anda 


Distro 
Dr.Web LiveCD 5.0.2 
eBox 1.4-1 


Game 
Octaspire Crates 0.7.1 
Yoda Soccer 0.75 


Buku 

97 Things Every Programmer Should 
Know 

A Practical Guide to Fedora and 
RHEL, A (5th Edition) 

Beginning Linux Cloud 
Administration 


Software Pilihan 
Tonido 0.7.0.11215 


(21) Service-Guardian 1.8 

(211 TUTOS 1.6.20100330 

(21) Batrachians 0.1.3 

(21) BurgerSpace 1.8.4 

(22) Sound Juicer 2.28.2 

(221 Tomboy 1.2.0 

(22) Mozila Sunbird 1.0 Beta 1 
(22) Select Address Book Text 1.3 


Utama 
(24) Captive Portal Untuk Wireless 
Hotspot 


Komunitas 

(301 Seminar dan Workshop OSS 
di UNP 

(30) Seminar Linux di Pesantren 
Darunnajah 


Praktik Instan 
132) POS dengan LemonPOS 


Net Admin 
(36) Openfiler: Distro Khusus SAN/NAS 
(40) Daftar Warnet Berbasis Linux 

di Indonesia 


Tutorial 

(42) Dasar-dasar Bekerja dengan 
Lighttpd 

(45) Bahasa Pemrograman Zimbu 

(50) Bekerja dengan Lighttpd dan 
FastCGI 

(52) Menentukan Kolom Output 
Program ps 

(54) Menangani Sinyal pada Shell 
Script 


Workshop 

(58) Hyperlink dengan Fungsi 
HYPERLINK () 

(58) Bilangan Terbesar/Terkecil dalam 
Range 

(59) Ulang String dengan REPT () 

(59) Pembulatan Bilangan pada Calc 

160) Eksekusi Program Eksternal 

(61) Akses File Secara Remote 

162) Jaringan Wireless tanpa Access 
Point 


(64) Kuis InfoLINUX 
166J Edisi Mendatang 


4 


05/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


an bahwa pihaknya menolak 

tawaran pengambilalihan dari 
Elliott Associates LP, dengan alasan 
tawaran tersebut di bawah nilai pe- 
rusahaan. Novell, Inc. mengatakan 
bahwa pihaknya telah melihat 
alternatif lain untuk “meningkatkan 
nilai pemegang saham”, termasuk 
mencari pembeli potensial lainnya. 
Elliot Associates telah menawarkan 
diri untuk membeli Novell, Inc. dan 
menghargai perusahaan tersebut 
senilai US$2 miliar. 

Dalam siaran pers yang diberikan, 
Novell, Inc. mengumumkan bahwa 
dewan telah mengambil kesimpulan, 
setelah mempertimbangkan dengan 
cermat, termasuk review proposal 
dengan keuangan independen, dan 


N ovell, Inc.telahmemberiketerang- 


penasihat hukumnya bahwa proposal 
dari Elliott Associates LP untuk 
mengakuisisi Novell, Inc. untuk US$ 
5,75 per saham tidak memadai, dan 
berada di bawah nilai waralaba pe- 
rusahaan dan prospek pertumbuhan. 

Novell, Inc. perusahaan yang mem- 
buat SUSE Linux Enterprise dan se- 
jumlah proyek open source lainnya, 
telah melihat adanya pertumbuhan 
pada beberapa tahun terakhir. Hal 
ini yang masih membuat sejumlah 
penghasilan yang cukup besar dari 
produk sukses terdahulu, seperti 
Novell Netware. Selain itu, Novell, 
Inc. juga telah membuat sejumlah 
akuisisi dalam beberapa tahun ter- 
akhir, termasuk mengakuisisi proyek 
SUSE Linux. Namun, sejumlah ha- 
sil akuisisi ini kurang memberikan 


Novell Tolak Tawaran Akuisisi Senilai USS2 Miliar 


Novel. 


hasil yang menggembirakan. Meski 
menawarkan sejumlah fungsi popu- 
ler yang menarik, namun hasilnya 
masih berada di belakang Red Hat. 

Elliott Associates sudah memiliki 
8,5 persen saham dari perusahaan 
Novell, Inc., dan telah menawarkan 
untuk membayar US$ 5,75 per saham 
yang akan menambahkan sedikitnya 
di bawah US$1 miliar dalam bentuk 
tunai. Saham Novell memiliki harga 
US$4,75 pada 2 Maret 2010, tetapi 
sejak itu memburuk, dan dipertahan- 
kan pada tingkat yang lebih tinggi. 
Saat ini, saham Novell berkisar pada 
angka US$ 5,64.m 


ada tanggal 31 Ma- 
P- 2010, pengembang 

WordPress telah meng- 
umumkan ketersediaan 
rilis WordPress 1.1 yang 
ditujukan untuk platform 
Android. Dengan ini, para 
pengguna Android dapat 
melakukan proses pengiri- 
man dan pengeditan blog 
mereka dari perang- 
kat mobile berbasis 
Android, dengan 
menggunakan ap- 
likasi WordPress. 

Update poin per- 

tama dari Word- 

Press untuk Android 

ini telah menyertakan se- 
jumlah perubahan, dan se- 
jumlah fitur terkini. 

Rilis terbaru ini telah 
menyertakan sejumlah 
peningkatan fitur untuk 
user interface, termasuk 
perubahan untuk hala- 
man, tampilan komentar, 


memiliki kemampuan un- 
tuk mengambil file gam- 
bar, dan manambahkan ke 
entri blog secara langsung 
dari perangkat Android. 
Sejumlah update lain, 
di antaranya pilihan mode- 
rasi untuk menaruh ko- 
mentar, dan pilihan untuk 
memilih berbagai macam 
kategorisekaligussaat 
menambah atau 
mengedit post- 
ing. Update ter- 
baru ini juga su- 
dah menyertakan 
sejumlah — loka- 
lisasi bahasa, seperti 
Jerman, Perancis, Finland- 
ia, Indonesia, dan Slova- 
kia. Pengguna yang ter- 
tarik untuk berkontribusi, 
dipersilakan untuk men- 
gunjungi portal developer 
WordPress untuk Android 
di url http://dev.android. 
wordpress.org. mM 


CD/USB yang hemat 

memory dan memiliki 
ukuran file yang kecil, 
telah merilis versi terba- 
runya, yakni SliTaz GNU/ 
Linux 3.0. SliTaz GNU/ 
Linux 3.0 telah dilengka- 
pi dengan paket X Server 
terbaru, yakni X.Org 7.4, 
dan browser Midori yang 
berbasiskan Webkit. Sli- 
Taz 3.0 juga telah dileng- 
kapi dengan Linux Kernel 
2.6.30.6, dan sejumlah tam- 
bahan aplikasi lainnya. 

Dalam pengumuman 
resminya, tim SliTaz yang 
diwakili oleh Christophe 
Lincoln, menyatakan ke- 
banggaannya dapat meri- 
lis SliTaz GNU/Linux 3.0. 
Versi terbaru dari SliTaz 
ini diklaim lebih mudah, 
lebih cepat, dapat dikus- 
tomisasi, lebih powerful, 
namun memiliki ukuran 


Geo distro Linux Live 


WordPress untuk Android ( Slitaz GNU/Linux 3.0 


Sijtaz 
yang lebih kecil. Versi 3.0 
ini sendiri baru dapat diri- 
lis, setelah melalui satu ta- 
hun masa pengembangan. 

Desktop inti dari Sli- 
Taz 3.0 dilengkapi dengan 
X.Org 7.4, Openbox, kom- 
ponen LXDE, dan sejum- 
lah aplikasi buatan sendi- 
ri. Meski berukuran kecil, 
distro ini sudah dapat di- 
gunakan untuk berselancar 
di dunia maya, mendengar- 
kan musik, dan memanaje- 
meni file gambar. Jika 
paket yang dikemas masih 
terasa kurang, SliTaz juga 
menyertakan lebih dari 900 
paket aplikasi yang dapat 
ditambahkan. Distro ini 
juga dapat diinstalasikan 
ke USB flash drive dengan 
tazusbbox.# 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 8 05/2010 


5 


AKTUAL 


Solusi Komputasi Awan Berbasis 
Ubuntu Enterprise Cloud dan DELL 


6 


pemainbarudipasarserver Linux, 

namun telah memiliki kema- 
juan besar. Hal ini berkat pendeka- 
tan yang lebih, dimana Canonical 
menawarkan Ubuntu Server secara 
free. Hal ini sangat berbeda den- 
gan solusi server dari Red Hat atau 
SUSE. Hal lain yang menjadi pem- 
beda adalah solusi cloud computing 
bernama Ubuntu Enterprise Cloud. 
Canonical juga mengumumkan ke- 
menangan pihaknya di pasar, bekerja 
sama dengan Dell. 

Mark Murphy, Global Alliance Di- 
rector Canonical, mengumumkan ka- 
lau Dell telah menawarkan sejumlah 


(esis merupakan sedikit dari 


Rilis OpenSsL 1.0.0 


etelah melewati be- 
berapa tahun tahap 


pengembangan, dan 
mengeluarkan beberapa 
versi beta, pada 29 Maret 


2010, pengembang OpenS- | dan 


OpenSSL. Proses 

sertifikasi yang telah di 
blokir melalui Certificate 
Revocation Lists 
Online 


blueprint hasil konfigurasi yang telah 
dioptimalkan untuk kasus berbeda, 
dan menggunakan skala. Blueprint 
ini akan mencakup hardware Power- 
Edge-C, software UEC, dan layanan 
dukungan yang menyeluruh. Tim 
Dell memiliki kemampuan dan pen- 
galaman yang cukup kuat di bidang 
ini, dan dapat memberikan panduan 
rinci seputar solusi blueprint, yang 
biasa terdapat di pengembangan ber- 
taraf enterprise. 

Ubuntu Enterprise Cloud juga 
bekerja sama dengan produk propri- 
etary dari Microsoft dan VMware, 
yang juga didukung oleh Dell. Ca- 
nonical mengatakan kalau ini meru- 


sistem 
(CRLs) | router/firewall 


Certificate 


telah  meri- 
lis versi terakhir dari 
operasi 
miliknya, 
yakni Vyatta 6.0. Versi 


DA 


pakan kali pertama vendor hardware 
ternama menawarkan solusi kom- 
putasi awan berbasis open source. 

Nantinya, Dell akan menawarkan 
sistem berbasis Ubuntu 10.04 LTS, 
dan pelanggan akan mendapatkan 
produk komputasi awan yang kom- 
patibel dengan API Amazon EC2 
(Elastic Cloud Computing) dan S3 
(Simple Storage Service), Untuk 
memastikan hal ini berjalan dengan 
baik, pihak Canonical telah bekerja 
sama dengan para insinyur Dell se- 
lama enam bulan terakhir, untuk me- 
mastikan 1006 kompabilitas antara 
server Dell PowerEdge-C dan Ubuntu 
Enterprise Cloud. 


Fitur Baru di Vyatta 6.0 


dar kriptografi Rusia ke ada 31 Maret 2010, 
guery Vyatta 


baru. Sistem operasi dasar 
akan dirilis sebagai Vyatta 
Core, dan akan tersedia se- 
cara gratis sebagai proyek 
open source. Bagi para 
pelanggan yang memilih 


Linux 


SL telah merilis OpenSSL 
1.0.0. Kode sumber dari 
OpenSSL 1.0.0, kini sudah 
dapat di-download dari url 
http://www. 
openssl.org/ 
source/.Ver- 
si OpenSSL 
1.0.0 ini telah menyer- 
takan sejumlah fitur baru 
dan sejumlah peningkatan, 
termasuk dukungan untuk 
Whirpol, algoritma hash 
bebas untuk algoritma 
SHA-1 dan MD5. 
Dukungan untuk krip- 
tografi kunci publik ber- 
basis kurva elips juga 
telah ditambahkan. Tim 
pengembang juga telah 
memasukkan GOST, stan- 


05/2010 W INFOLINUX 


Status protocol (OCSP), 
juga telah ditingkatkan. 
Penjelasan lengkap dari 
semua perubahan dan fi- 
tur baru 
yang ter- 
dapat pada 
OpenSSL 
1.0.0, dapat dilihat pada 
file change log yang ter- 
dapat dalam paket tarball 
sumber kodenya. 

Dalam file log yang ter- 
dapat dalam paket tarball, 
diinformasikan sejumlah 
hal yang akan ditingkat- 
kan pada versi 1.1.0. Infor- 
masi lebih lanjut mengenai 
OpenSSL, dapat dilihat 
pada situsnya yang berlo- 
kasi di www.openssl.org.m 


ini sudah siap digunakan 
oleh para ahli jaringan dan 
dunia usaha yang mencari 
sumber terbuka alternatif 
untuk 
kebutu- 
Sg 
Fit 
Ne 
yang disertakan pada rilis 
ini adalah Remote Access 
API baru, yang memung- 
kinkan pengembang untuk 
menciptakan perangkat 
untuk mengontrol router 
atau memasukan fungsi 
dalam aplikasi yang sudah 
ada. 

Dengan Vyatta 6.0, pe- 
rusahaan juga memperke- 
nalkan sistem tiering yang 


OVYATTA. 


Subscription Edition akan 
mendapatkan dukungan 
komersial, tambahan lebih 
banyak tool (termasuk API 
Remote 
Access) 
dantamha. 
han sejum- 
lah fitur 
eksklusif yang lain. 

Pelanggan Vyatta 
Plus akan  mendapat- 
kan lebih banyak fitur, 
termasuk VyattaGuard 
Web Filtering. Pemilihan 
model open-core yang di- 
pilih oleh Vyatta, diklaim 
dapat mempercepat proses 
update ke semua pengguna 
Vyatta dalam waktu yang 
bersamaan. 


www.infolinux.web.id 


ni 


Penggunaan internet di Indonesia 
semakin berkembang, tidak hanya di dunia 
bisrus tetapi juga di dunia pemerintahan 
atau yang lebih di kenal dengan nama 
e-government. Menurut EZ Gov, selaku 
konsultan dalam penerapan e-government, 
konsep dari e-government sendiri adalah 
menyederhanakan praktek pemerintahan 
dengan mempergunakan tekhnologi 
informasi & komunikasi. Konsep tersebut 
di bagi menjadi dua (2) bidang, yaitu : 
online service (pemerintah menawarkan 
pelayanan lebih sederhana dan mudah 
kepada masyarakat maupun pelaku bisnis) 
serta government operations (kegiatan yang 
dilakukan dalam internal pemerintah) 
dengan kata lain model penyampaian yang 
utama dari e-governmant ini adalah : 

- government-to-customer (G2C), 
- government-to-business (G2B) dan 
- government-to-government (G2G). 

Saat ini pemerintah sudah menerap 
kan penggunaan e-government tersebut di 
lembaga-lembaga pemerintahan baik tingkat 
propinsi, kabupaten hingga ke kecamatan. 
Salah satu nya adalah mulai diterapkannya 
e-govemment di kabupaten Pasaman, salah 
satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat 
yang bertujuan memberikan kemudahan 
bagi masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga 
pemerintahan lainnya. 

Alasan awal kabupaten Pasaman 
tadalah 


menggunakan aplikasi e-g 


adalah untuk menghubungkan jaringan 


- 


naan e-government d 
Kabupaten 


komputer untuk aplikasi pemne - 
rintahan di kabupaten Pasaman 
dengan kabupaten dan kota — kota 
yang ada di seluruh Sumatera. 
Kemudian berkembang sampai ke 
kecamatan dengan menggunakan 
teknologi VSAT dan wireless. 

Penggunaan e-government 
ini sangat mempermudah kabupaten 
Pasaman untuk melakukan kegiatan 
hariannya, seperti membuat publikasi berita 
& informasi tentang Pasaman, mengefisien- 
sikan pembuatan KTP yang dapat dilaksana- 
kan di masing-masing kecamatan meski pun 
server aplikasi berada di ibu kota Pasaman, 
Lubuk Sikapiang, mengakses berita serta 
informasi dari pemerintah pusat, seperti 
peraturan - peraturan (UU, PP, Kepres, 
Kepmen, dil). Semua ini dapat anda akses 
melalui www.pasamankab.go.id. 
Selain itu pemerintah Pasaman juga dapat 
mencari informasi — informasi di internet 
yang dapat menunjang pelaksanaan tugas 
pemerintahan. 

Tapi menurut Bapak Mahatiafiria, 
S.H, selaku Kepala Seksi dan Aplikasi 
Telematika pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika kabupaten Pasaman bahwa 
internet juga memiliki sisi negative yaitu ke- 
bebasan informasi yang dapat di akses oleh 
penggunanya. Sehingga ada kekhawatiran 
bahwa anak-anak ataupun orang dewasa 
dapat mengkases situs — situs porno dan 
konten dewasa lainnya. Untuk menghadapi 
hal tersebut, maka instansi pemkab Pasaman 


pun telah melakukan pemblokiran 


jaringan internet terhadap situs porno 
dan konten dewasa lainnya. 

Untuk masalah geografis, cuaca 
dsb menurut beliau tidak ada kendala 
yang berarti bila menggunakan aplikasi 
VSAT Network Service atau jaringan 
satelit sehingga dapat untuk menjangkau 
ke 7 site di kecamatan dan 1 site di kabu - 
paten dengan baik. Untuk mendukung 
aplikasi tersebut, maka Kabupaten 
Pasaman bekerjasama dengan IDNet 
untuk penggunaan VSAT, karena IDNet 
menggunakan peranti yang di sebut TCP 
accelerator berfungsi untuk mengantar - 
kan informasi ke tempat lain, bahkan 
untuk di daerah pelosok sekalipun. 
IDNet juga menjamin pemonitoringan 
bandwidth, serta layanan service selama 
24 jam, 7 hari selama seminggu dan jika 
ada gangguan pada peralatan, maka pe - 
ngiriman peralatan pengganti akan di 
kirim secepatnya. Seperti di kabupaten 
Pasaman, bila ada gangguan pada per - 
alatan, maka dalam waktu 3 hari perlatan 
pengganti pun telah sampai di Pasaman. 


OPINI 


| Made Wiryana 


Apa Jadinya e&ov 


tanpa 055? 


Tentu 
pribadi 


Ji 


menjadi masalah. Namun, 
1 | melibatkan kalangan pemerintah, 
misalnya untuk eGovernment maka 


endengar judul di atas, tentu 
orang banyak yang men- 
jawab, “Ah, program open 
source atau proprietary, kan 
sekedar alat bantu. Gunakan saja 
sesuai dengan situasi yang ada.” 


saja untuk penggunaan 
atau perusahaan, tidak 
bila 


pertimbangannya menjadi tidak mudah lagi. 


Untuk pemanfaatan di lingkungan 
pemerintahan, mau tidak mau pertim- 
bangan pemberian informasi kepada 
publik haruslah menjadi pertim- 
bangan utama. Sebagai contoh, sis- 
tem eVoting dan eProcurement atau 
Single Identificaton System menun- 
tut persyaratan bahwa sistem-sistem 
tersebut harus dipercaya oleh peng- 
guna. Artinya, pengguna memper- 
cayai sistem tidak melakukan kecu- 
rangan. Atau bila ada kecurangan 
yang disebabkan pihak internal, 
maka dapat dilakukan pendeteksian 
ataupun penjejakan. Seorang system 
administrator atau pemilik sistem 
tidak dapat secara semena-mena 
mengganti data yang telah dimasuk- 
kan. Tentu saja bila ada pertanyaan 
atau keraguan tentang akuntabilitas 
sistem maka kebutuhan source code 
tak dapat dihindarkan. Keberadaan 
source code ini bisa dalam bentuk 


perjanjian khusus ataupun karena 
memang perangkat lunak tersebut 
bersifat open source. 

Sistem tanpa source code san- 
gat rentan terhadap ketidakperca- 
yaan berbagai pihak. Sebab pro 
ses melakukan audit perangkat 
lunak tersebut sangatlah sulit se- 


keterbatasan. Pengujian ini selalu 
menyisakan pertanyaan tentang 
proses apa yang sesungguhnya ter- 
jadi di sistem. 

Berbeda dengan sistem yang 
memiliki source code maka 
pengujian oleh pihak bukan pem- 
buat dapat dilakukan, baik dengan 
metodologi black box testing mau- 
pun white box testing. Sistem diuji 
bukan saja terhadap hasil masukan 
berapa dan berapa hasil 
keluarannya, tapi juga pada proses 
yang dilakukan, dan hasil-hasil 
sementara yang dihasilkan. 

Pada beberapa negara, 
keberadaan source code untuk 
perangkat lunak yang bersifat kritis 
dan untuk kepentingan publik ini 
selalu menjadi persyaratan. Tentu 


saja, persyaratan ini jauh lebih 
mudah dipenuhi oleh perangkat 
lunak open source daripada 


perangkat lunak proprietary. Pada 
perangkat proprietary, dibutuhkan 
perjanjian khusus dengan harga 
yang lebih tinggi dari harga biasa. 
Untuk kondisi Indonesia, belum ten- 
tu vendor proprietary bersedia 
melakukan hal tersebut. 

Selain syarat open source, sistem 
seperti eProcurement yang bersifat 
nasional, tentu diharapkan dapat 


dimanfaatkan oleh sistem lain 
secara mudah. Untuk itu, per- 
syaratan  interoperabilitas — dan 


preservasi data tidak dapat dihin- 
darkan. Dengan interoperabilitas 
maka di masa depan akan terhindar 
sistem informasi yang seperti pulau- 


..Source code untuk perangkat lunak yang 
bersifat kritis dan untuk kepentingan publik 
ini selalu menjadi persyaratan.,, 


hingga pengujian yang dapat 
dilakukan hanyalah bersifat black 
box testing. Sistem hanya dapat 
diuji dengan masukan dan ke- 
luaran saja, dan tentu saja peng- 
ujian seperti ini memiliki 


pulau terpisah karena tidak bisa 
saling berbicara. Kedua syarat ini 
menjadikan data dapat dibaca oleh 
siapapun dan oleh perangkat lunak 
apapun, walau tidak dari vendor 
yang sama. BH 


8 


05/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


S999 1244120  XEj 
vb99 1212120 ££99 1242120  djai 
Lep9L xodag "weAeyI eAeH Uejer “p£/D XO1S IUIHEY OXNH 


NOILNTOS LINYILNI JINISISd 1Y1OL 


SODIAJaS GOM 


1661 SJUIS YaUHEg bunsoH paysnu| anOA 


NO) 1Y401900ANI 


03 
Ta 


OPINI 


Budi Rahardjo 


Jian 


di 


saya. 


Meskipun sebenarnya ujian ini dapat 
diakses dari mana saja, mahasiswa 
saya minta untuk hadir di satu tem- 
pat. Dikarenakan jumlah mahasiswa 
saya cukup banyak (lebih dari 100 
orang) dan sulit menemukan ruang 
dengan komputer yang cukup banyak 
maka mereka dipecah ke tiga 
ruangan komputer. 

Alasan untuk menghadirkan 
mereka secara fisik di satu tempat 
adalah daftar hadir kami masih 
konvensional, yaitu menggunakan 
tanda tangan di atas kertas. Se- 
lain itu, saya belum terlalu yakin 
dengan keandalan dari ujian 
online ini, baik dari kemampuan 
server maupun ketersediaan jari- 
ngan. Terkumpulnya peserta ujian 
di satu tempat, meyakinkan saya 
bahwa akses (jaringan) mereka 
sama dan memudahkan untuk 
memberikan instruksi, menjawab 
pertanyaan, dan menangani masa- 
lah. Di kemudian hari, harapan 
saya mereka bisa melakukan uji- 
an dari mana saja, selama mereka 
bisa mengakses server. 

Betul saja, salah satu masalah 


Online 


aru-baru 
melakukan ujian secara online 
di kelas saya. Ujian tersedia 
server yang di- pasangi 
program Moodle. 
memiliki fitur guiz, yang kemudian 
saya manfaatkan untuk ujian. Ter- 
dapat beberapa kejadian menarik 
saat ujian online ini berlangsung. 
Berikut 


ini, saya mencoba 


Program ini 


ini sedikit pengalaman 


yang kami temui adalah server 
tidak sanggup menangani beban pe- 
serta pada saat bersamaan. Waduh! 
Web server, yang juga digunakan 
untuk layanan lain, ternyata sem- 
pat jatuh terkapar beberapa kali. 
Demikian pula, ternyata jembatan 
antara web server dengan database 
sempat bermasalah. Masalah ini 
bisa dipecahkan dengan menyedia- 
kan sumber daya komputasi yang 
lebih besar. 


diselesaikan dalam waktu 30 menit, 
menjadi lebih dari satu jam. Ini per- 
lu diperhatikan. Harus ada waktu 
cadangan bila ada hal-hal yang ti- 
dak diinginkan, seperti server 
susah diakses. 

Setelah aplikasi bangkit lagi 
maka mahasiswa bisa melanjutkan 
ujiannya. Namun, sayangnya seba- 
gian besar harus mengulang lagi. 
Nah, fitur guiz dapat diset agar 
mahasiswa bisa mengambil tes be- 
berapa kali. Untungnya, saya konfi- 
gurasi agar mereka diperkenankan 
untuk mengulang ujian tersebut. 
Namun, ternyata ketika 
mengulang, mereka bisa tahu 
jawaban mana yang salah sehingga 
mereka bisa memperbaiki jawaban 
mereka. Di kemudian hari, jika 
sistem sudah sangat andal maka 
ujian bisa dibatasi untuk diambil 
sekali saja. 

Satu masalah lain adalah bagai- 
mana menghindari kecurangan se- 
perti kerja sama (atau malah meng- 
gunakan joki) dan menyontek. 
Keberadaan mahasiswa pada satu 
tempat bisa menghindari joki. Saya 
masih belum tahu bagaimana cara- 
nya menghindari hal ini, apabila 
mahasiswa bebas melakukannya 
dari mana saja. 

Moodle memiliki fitur pengaca- 
kan soal dan jawaban. Sistem bisa 
memilih 40 soal dari ratusan soal 
di bank soal. Untuk setiap soal 
pilihan berganda, jawaban bisa di- 


harapan saya mereka bisa melakukan 
ujian dari mana saja selama mereka bisa 
mengakses server.,, 


Ketika server sedang jatuh 
maka mahasiswa hanya bisa me- 
nunggu. Lagi-lagi, untungnya me- 
reka berada pada tempat yang 
sama sehingga bisa saya berikan 
instruksi secara manual, dan me- 
reka tidak menjadi tegang (stress). 
Namun, ujian yang seharusnya bisa 


acak urutannya. Hal ini disertai 
dengan batasan waktu agar dapat 
mengurangi kerja sama. Ujian 
yang saya lakukan kemarin belum 
melakukan hal ini. Toh, mahasiswa 
ternyata menikmati ujian sendiri- 
sendiri. Ternyata, hal ini tidak ter- 
lalu masalah. 8 


10 05/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BEARNIMORE 


www.indolinux.com 


Contact Information : 

PT INDOLINUX NUSANTARA 

Subscription | Training | Services Provider 
Jl Gading Bukit Raya Blok O No. 33 

Kelapa Gading — Jakarta Utara 14240 

Phone :021 45852933 Fax:021 45852980 
info@indolinux.com 


Indolinux 


jump forward 


OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Indonesia Butuh 
Konten 


duduki 


Memang jumlahnya masih kurang 
dari 10”o populasi Indonesia, tetapi 
sudah bisa unjuk gigi di dunia in- 
ternasional, dan sudah dapat 
membuktikan bahwa konten di jari- 
ngan Internet sangat penting untuk 
majunya sebuah negara. Meningkat- 
nya jumlah pengguna Facebook ini 
diikuti oleh naiknya bisnis dot com, 
yaitu naiknya biaya iklan online yang 
saat ini sudah mencapai puluhan juta 
rupiah per hari tayang. Angka yang 
menarik inilah yang saat ini di- 
perebutkan oleh portal-portal popu- 
ler yang mengetengahkan berita dan 
ulasan, serta forum-forum tentang ke- 
jadian-kejadian di Indonesia dan 
manca negara. 

Keberhasilan ini sebetulnya 
masih belum dapat dibanggakan 
oleh kita semua karena pening- 
katan pemanfaatan Internet yang 
hebat di Indonesia ini hanya be- 
rupa perlengkapan komunikasi da- 
sar dari sistem jaringan komputer 


khir Maret 2010, jumlah pema- 
kai Facebook di Indonesia men- 
capai 20.803.540 orang. Cukup 
mencengangkan, Indonesia men- 


tempat ke-3, di bawah 


Amerika dan Inggris dalam jumlah 
pemakai Facebook, berdasarkan situs 
http://www.facebakers.com, 
rajin mengumpulkan data tentang 
segala sesuatu yang berhubungan 
dengan Facebook. 


yang 


berbentuk peranti jejaring sosial 
(social networking), yaitu meng- 
hubungkan satu pengguna dengan 
ribuan atau jutaan pengguna lain 


dan terus berkembang serta ber- 
kelanjutan adalah anak-anak usia 
sekolah. Diperkirakan sekitar 50 
juta anak usia sekolah saat ini 
dapat menjadi target untuk peman- 
faatan Internet dengan konten pen- 
didikan. 

Konten pendidikan sebetulnya 
sudah lumayan banyak, namun 
tidak teratur dan tidak adanya 
penekanan dari sekolah untuk 
memanfaatkannya secara intensif. 
Kebanyakan konten masih dalam 
bentuk animasi untuk satu 
pengguna. Banyak produsen apli- 
kasi masih bingung untuk me- 
nemukan cara masuk ke dunia dot 
com yang terbuka, dan punya 
risiko tinggi untuk digandakan 
dengan mudah. 

Konten bisnis juga merupakan 
salah satu faktor yang dapat me- 
ningkatkan pemanfaatan Internet. 
Konten bisnis adalah portal bisnis 
yang digunakan untuk berkomuni- 
kasi business to business (B2B), 
business to government (B2G), busi- 
ness to customer (B2C), dan custo- 
mer to customer (C2C) yang sudah 
dimulai sejak 2004 yang lalu. Portal 
C2C yang sedang marak penggun- 
anya, misalnya forum jual beli, juga 
dapat meningkatkan pemanfaatan 
Internet secara terus menerus. 


k 
..Sekitar 50 juta anak usia sekolah saat 
ini dapat menjadi target untuk 
pemanfaatan Internet...,, 


secara daring (online). Konten yang 
betul-betul produk Indonesia saat 
ini, baru portal berita dan ulasan 
tentang masalah sosial, ekonomi 
dan politik, yang saat ini dijadikan 
sebagai bisnis utama. 

Pengguna Internet yang berasal 
dari masyarakat umum saat ini 
sekitar 20 juta dapat memenuhi 
paling tidak sepertiga populasi 
pengguna Internet. Target pemakai 
dengan jumlah populasi yang besar 


Sementara portal government 
to customer (G2C) sebetulnya 
harus dirangsang agar lebih ban- 
yak pemakaiannya, dalam bentuk 
memindahkan semua transaksi 
kertas menjadi transaksi elek- 
tronik berbasis web, misalnya 
memperpanjang KTP, SIM atau 
surat-surat lain. Peluang G2C ini 
sangat besar dan betul-betul 
merupakan killer application untuk 
220 juta lebih manusia Indonesia. H 


12 05/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


eweyiag Uepng £ ANU , 


sewuyuoy uep uesefegwad yejayas uey € 2x) deis ueye sanyas PANCIPAG NMUN « 
Pi'oxeyepsagAI MMM (LIP ANISA IP Yeyjip redep pabeuew ueuekej jeyap yYMUN « ag -?) 13UMd5 5 V k ” 
(KBojouypoay ereg12GAI) 19 JANU2) BIG , 
Pasayawun XII Wpimpueg XII) uabau wejep paredipap/01O YMUN « 
1081812) 


ug/-000og£g dy - Ip: 1 sdgy 9gz nu Mm/ag| sadns 
ujg / “000'066'z dy - Ig: 1 sday 9sz nu M/a) Jepueis 
D INNDAXI XII pParedipad (2) 


TTE69CS-TCO 


Lajes po Id: WA dil 
6689175 (120) "X4 

6689975 (170) Suoyd “v 
: SajJPS UOIJRWIOJU| -- 


ug/-0000g8z dy - Ip: 1 sdgy 9sz nu Mm/a) Jadns 
uja / “000'06r'z ds - (g: 1 sdgy 9sz nu M/g| Jepueis 
g InNDAXI XII pajeNipad (5) 


ujg /-0000g£'z dy Ip: 1 sdgy 9sz nu M/a| Jadns 
uga / -000'066'1 "dy - Ig: 1 sday 9sz nu m/a) Jepueis 
W aMND2xI XII paredipag () 


ug/-“0000g£1 dy - Ip: 1 sday 9sz nui M/g| Jadns 
Ujg / “0000621 Oy - Ig: 1 sdgy 9sz nul M/a) Jepueis 
) siusig XII paredipag (2) 


Pi »1 & D "55... 
Ulg /“000'026'1 “dy - Ip: 1 sdgy 9gz nui m/aj Jadns 1666 || 3 
Ug / “000065'1 Gx - Ig: 1 sdgy 9gz nu m/a) Jepueis 
g sIusig XII paedipag 


uga /-000'0E11 dy - Ip: 1 sdgy 9sz nui M/a| Jadns 
Ug / -000'06E1 dx - Ig: 1 sdgy 9gz nu m/g) Jepueis DAYA 
V Siusig XII PaRdIpaG (8) 116 »9 1Y : 


sandasang —ANINO VLVG ANOA JNVWN 


A4. 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 
Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta, 10430 
atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


File Distro Zeroshell 


Saya pembaca setia InfoLINUX. 
Ada dua permintaan yang ingin 
saya sampaikan. 

1. Untuk InfoLINUX edisi 
berikutnya, mohon disertakan 
file iso distro Zeroshell. 

2. Tolong dibahas cara konfigurasi 
modem HSDPA merek Globe- 
trotter. Karena saya memiliki 
modem HSDPA  Globetrotter, 
namun tidak dapat digunakan 
pada distro Ubuntu 9.10. 

Mukafik - via e-mail 


1. Permintaan Anda kami penuhi. 
File iso distro Zeroshell 1.0 Beta 
12, dapat ditemukan dalam bonus 
DVD InfoLINUX edisi ini, pada 
folder "DVD DL-IL052010/distro/- 
zeroshell-1.0.beta12". 

2. Dari penjelasan yang terdapat di 
url https://bugs.launchpad.net/- 
ubuntu/4#source/linux/-bug/36467, 
terdapat penjelasan kalau kernel 
2.6.31 yang dikemas dalam distro 
Ubuntu 9.10 memang memiliki 
permasalahan dengan modem 
HSDPA merek Globetrotter. 


Memutar MP3 di Fedora 12 
Apakah memang Fedora 12 tidak 
dapat digunakan untuk mendengar- 
kan file musik dengan format “.mp3? 
Sebagai informasi, saya sudah meng- 
instalasikan paket xmms dan auda- 
cious yang terdapat dalam direktori 
/Everythings Fedora 12. XMMS dan 
Audacious dapat dipanggil, namun 
tetap tidak dapat memutar file 
# mp3. Mohon diberikan solusinya. 

MYA Putra - via e-mail 


Fedora 12 secara default hanya 
mendukung format multimedia 
yang terbuka seperti ogg. Meski 
demikian, kita dapat menambahkan 


paket multimedia yang mendukung 
format proprietary, seperti MP3, 
VCD, DVD, guicktime, avi, mp4, 
dan flv dari repositori Fedora 12. 
Pembahasan mengenai hal ini, dapat 
Anda lihat pada rubrik Workshop 
Distro di InfoLINUX 04/2010. 


InfoLINUX Special Warnet 
Pertama, saya ingin mengucapkan 
banyak terima kasih atas pelajaran 
Linux yang telah diberikan. Kedua, 
saya ingin memberi saran agar 
InfoLINUX mendatang membuat 
InfoLINUX special Warnet. Karena 
saat ini banyak dari pengusaha 
Warnet yang ingin menggunakan 
Linux, namun tidak ada penjelasan 
secara mendetail, mulai dari billing 
Linux, messenger, driver hardware, 
dan sebagainya. Saya tunggu 
InfoLINUX edisi Warnet-nya! 

Edy Darmawan - via e-mail 


Kami sudah pernah mengeluarkan 
InfoLINUX special Warnet pada Info- 
LINUX edisi 08/2007. Pada edisi 
tersebut, kami membahas tentang 
billing server CCL dan sejumlah tip 
distro  ZenCafe. Namun, jika 
terdapat artikel terintegrasi lainnya 
yang sangat berguna untuk kalangan 
Warnet, akan kami coba buat 
kembali InfoLINUX Special Warnet 
pada salah terbitan InfoLINUX edisi 
mendatang. 


DVD Dual Layer Bermasalah 
Sejak beralih ke format DVD Double 
Layer, seringkali keping DVD ini ber- 
masalah. Memang ada jaminan tukar, 
tapi sungguh merepotkan karena 
butuh waktu, tenaga, dan kesabaran. 
Semoga dapat lebih diperketat lagi 
@uality Control (@C) untuk ekstra 
DVD yang disertakan. 

Imam - via e-mail 


Mohon maaf atas ketidaknyamanan 
yang Anda terima. Untuk @uality 
Control yang telah dilakukan, 
dapat dibilang sudah kami lakukan 
secara maksimal. Termasuk dengan 
pembuatan file MD5SUM di setiap 
file yang terdapat dalam setiap 
kepingan ekstra DVD, sehingga 
kami dan para pembaca, dapat 
melakukan validasi file di dalam 
ekstra DVD. Seringkali DVD yang 
dianggap rusak oleh pembaca, 
setelah kami sarankan untuk 
dibaca di player DVD-ROM lain, 
ternyata dapat dibaca. Untuk itu, 
silakan cek dengan menggunakan 
DVD-ROM lain dahulu, sebelum 
memastikan DVD tersebut rusak. 
Namun,, jika kebetulan Anda mem- 
peroleh DVD dalam kondisi rusak 
(silakan di cek dahulu file 
MD5SUM-XXX yang terdapat di 
DVD), silakan Anda kirimkan DVD 
rusak tersebut ke alamat kami, atau 
kirimkan saja biodata dan alamat 
lengkap Anda via e-mail, yang 
disertakan dengan  gambar/hasil 
cek file MD5SUM-XXXX yang ter- 
dapat dalam DVD rusak tersebut, 


untuk kami kirimkan DVD 
penggantinya. 

Driver Printer Canon 

Kalau tidak terbentur masalah 


lisensi, mohon kiranya InfoLINUX 
dapat menyertakan driver printer 
Canon yang terbaru dalam bonus 
DVD InfoLINUX edisi yang akan 
datang. Kalau bisa, dalam bentuk 
paket DEB atau RPM saja. 

Abu Alifah - via e-mail 


Terima kasih atas masukannya. Info- 
LINUX akan mempertimbangkan un- 
tuk memasukan driver printer Canon 
ini di bonus DVD InfoLINUX edisi 
mendatang. 


14 05/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


PREMIUM 
GRAPHICS 


HIS 


Faster, Cooler, Muvieter 


. “ . “ .- ud . . . . .- . . . . Ld Lu ud . . .- 


HD 5830 HD 5850 HD 5870 


- - - - . - td aa . - - - - - - - - - - - -. 


Dicari Dealer dan Master Dealer seluruh Indonesia 


SURABAYA e-mail alamrayasby @gmail.com Tel : 031-841 5963 
YM alamrayasurabaya@yahoo.com 
JAKARTA e-mail/YM asiarayajkt@yahoo.com Tel : 021-601 9408, 601 8488 
e-mail/YM : asiaraya harco@yahoo.com Tel : 021-6230 7394 
YOGYAKARTA e-mall/YM asiarayajogja@yahoo.com Tel : 0274-622 295, 622195 


BANDUNG : (022)421 1478 TANGERANG : (021) 551 7893 BENGKULU : 0852.280.50.333 SOLO : (0271)635 759 SEMARANG : (024) 
747 0879 PEKANBARU : (0761) 839 128 BALI : 0361 257 607 SINGARAJA : 0362 700 7015 MALANG : (0341) 4345123 
BANJARMASIN : (0511) 325 8067 SAMARINDA : (0541) 272350 PALU : (0451) 485 636 MAKASSAR : (0411) 36 54 227 MANADO : 
(0431)335 3711 


Online shop : www.viraindo.com, www.rakitan.com, www.bhinneka.com 


TES REVIEW 


aat ini, hampir semua kafe, kampus, 
hotel, dan sejumlah tempat kera- 
majan lainnya, sudah menyediakan 


fasilitas Wireless hotspot yang 
dapat digunakan oleh para pelanggan- 
nya. Fasilitas yang diberikan ini bisa di- 
jadikan secara berbayar, atau diberikan 
secara gratis bagi para pelanggannya. 
Layanan ini dapat menjadi nilai tambah 
di mata para pelanggannya. 

Untuk memproteksi, agar non-pelang- 
gan tidak dapat menikmati fasilitas Iin- 
ternet yang mereka berikan, biasanya 
mereka menggunakan aplikasi captive 
portal yang akan menanyakan user- 
name dan password bagi para pelanggan 
yang ingin menikmati fasilitas Internet. 
Setelah berhasil login dengan username 
dan password yang diberikan maka 
pelanggan tersebut dapat segera berse- 
lancar ria di dunia maya. 


Untuk membuat layanan Wireless 
hotspot seperti yang diberikan tempat 
tersebut tidaklah sulit. Dengan ber- 
bekal sistem operasi Linux dan aplikasi 
captive portal, Anda juga dapat menye- 
diakan layanan serupa di tempat usaha 
Anda. Semua ini tersedia secara free 
sehingga tidak menambah beban untuk 
Anda. Penjelasan konfigurasi captive 
portal untuk Wi-Fi hotspot ini, dapat 
ditemukan pada rubrik Utama edisi ini. 

Selain pembahasan menarik tentang 
captive portal, DVD InfoLINUX edisi ini 
juga menyertakan sejumlah distro khu- 
sus yang menarik, seperti distro yang di- 
tujukan untuk gateway-router, hotspot, 
dan system rescue. Semua special pur- 
pose distro ini, diharapkan dapat mem- 
bantu dalam meringankan pekerjaan 
Anda. Selamat membaca!m 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


16 05/2010 m INFOLINUX 


Distro 
Dr.Web LiveCD 5.0.2 17 
eBox 1.4-1 17 
Game 
Octaspire Crates 0.7.1 18 
Yoda Soccer 0.75 18 


Buku 


97 Things Every Programmer 19 
Should Know 

A Practical Guide to Fedora 19 
and RHEL, A (5th Edition) 
Beginning Linux Cloud 19 
Administration 


Definisi Label “On the Disc” 
Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda 
dapat menemukan paket 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 


N 
. pa ” 
Prosedur “Linux Ready” “5.6 
Sebuah PC atau notebook 

yang mendapatkan predikat 
“Linux Ready”, berarti semua 
peripheral standar seperti adapter 
jaringan LAN maupun WLAN dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya, 

mulai dari proses instalasi sebuah 

distro Linux dilakukan hingga 
instalasi driver hardware terse- 

but. Distro Linux yang digunakan 
dalam pengujian “Linux Ready” 
adalah, Ubuntu 9.10, Fedora 12, 

dan openSUSE 11.2. 


www.infolinux.web.id 


DISTRO 


SYSTEM RESCUE 


Dr.Web LiveCD 5.0.2 


PEMBUAT Doctor Web SITUS www.freedrweb.com!/livecd 

DESKTOP Openbox 3.4.10 ANTIVIRUS Dr.Web Scanner for Linux 5.0.2 
INTERNET Mozilla Firefox 3.6, Sylpheed 2.6.0 

UTILITI Leafpad 0.8.12, Midnight Commander 4.7.0, CreateLiveUSB 


etika sedang dead- 

line pekerjaan, tiba- 

tiba PC Anda ter- 
serang virus sehingga 
tidak dapat masuk ke sis- 
tem! Panik, itu pasti. 
Namun, ketimbang pa- 
nik, ada baiknya melaku- 
kan penyelamatan 
dengan Dr.Web LiveCD. 

Dr.Web LiveCD meru- 
pakan distro berbasis 
Live CD yang ditujukan 
sebagai system rescue 
sistem Windows atau 
UNIX, dan telah dileng- 
kapi dengan Dr.Web 
antivirus. Dengan ini, 
pengguna Windows yang 
terkena virus dan tidak 
dapat masuk ke sistem, 
dapat melakukan proses 
scan di partisi Windows- 
nya dengan Dr.Web anti- 
virus. 

Jika telah melakukan 
proses scan, namun vi- 
rus yang terdapat pada 
partisi Windows belum 
berhasil ditemukan, 
Anda dapat melakukan 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 


Harddisk : - 
Memory : 512MB 
penambahan update 


database Dr.Web anti- 
virus terlebih dahulu. 
Caranya, cukup meng-- 
klik menu File | Update. 
Hanya saja, pastikan PC 
Anda telah terkoneksi ke 
Internet untuk melaku- 
kan hal ini. 

Selain dapat  di- 
jalankan sebagai Live- 
CD, distro ini juga 
menyertakan aplikasi 
CreateLiveUSB. Dengan 
ini, pengguna dapat 
menginstalasi Dr.Web 
LiveCD ke perangkat 
USB Flash drive. mSup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (209) MEMEMNENCOO 7.0 
Fitur (4090) MEREEDODOO 5.0 
Kemudahan (309) MENENEEENU 2,0 


Dokumentasi (104) MENEEEEDOD 7.0 
RATING 


GATEWAY/SERVER 


eBox 1.4-1 


“tar Dantieeri - Merila Nrwten 


tia Git Yew Fajary Beciraka ba tiap 


“.- emas BNN CE 


Motor Veted? J eee Adrewatratan..,' eiiae Ieehealagren 7 aiau Matta The 


000 ra oa yak 


yag yanto 


PEMBUAT eBox Technologies S.L. SITUS www.ebox-platform.com 

KERNEL 2.6.24.24.26 DESKTOP Blackbox 0.70.1 WEBMAIL RoundCube 0.3.1-2 
INTERNET Firefox 3.0.18, wget 1.10.2 GROUPWARE egroupware 1.6.0 

SERVER Postfix 2.5.1, Asterisk 1.6.2.1, Samba 3.4.6, OpenLDAP 2.4.21 


alam pandangan 

pengguna awam Li- 

nux, dunia sistem 
administrasi di Linux 
tidak terlepas dari layar 
terminal hitam-putih 
untuk melakukan konfi- 
gurasi. Namun panda- 
ngan ini akan sirna, 
tatkala user mengguna- 
kan eBox. 

Berbeda dengan pro- 
ses konfigurasi aplikasi 
server pada distro tradi- 
sional yang masih ber- 
hadapan dengan layar 
terminal hitam-putih, 
proses konfigurasi paket 
aplikasi server di eBox, 
dilakukan dari halaman 
web browser. Pengguna 
cukup memilih atau 
memasukkan sejumlah 
opsi yang dibutuhkan 
untuk melakukan proses 
konfigurasi. 

eBox memiliki bera- 
gam paket aplikasi ser- 
ver yang membuat 
distro ini sudah sangat 
mencukupi untuk bera- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 


Harddisk : 15 GB 
Memory : 1GB 


gam kebutuhan server di 
lingkup usaha kecil 
menengah. Dengan dis- 
tro ini, Anda sudah da- 
pat membuat layanan 
multi-gateway, load 
balancing, content filte- 
ring, mail server, samba/- 
print server, VoIP server, 
dan monitoring server. 
Pada halaman down- 
load di situsnya, selain 
tersedia dalam bentuk 
file image CD, eBox juga 
tersedia dalam bentuk 


disk image untuk 
VMWare dan Virtual 
Box.mSup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (204 MMENEENDO 3.0 
Fitur (4090) MENENNEDOO 7.5 
Kemudahan (3096) MM 


Dokumentasi (109) MMMEMEEEEH 9.0 
RATING 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX s 05/2010 17 


GAME 


PUZZLE 


Octaspire Crates 0.7.1 


PEMBUAT Octaspire coctaspire@octaspire.com» 
SITUS www.octaspire.com/crates/ 
LISENSI GPL HARGA Gratis 
TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 

DEPEDENSI lua »—— 5.1, libsdl »— 1.2, libsdi-mixer »—— 2.0, cmake »— 2.6.4 


ari sekian banyak je- 

nis game, puzzle meru- 

pakan jenis game 
yang cukup banyak di- 
pilih. Sudah tidak terhi- 
tung jenis game yang 
berjenis puzzle, dimana 
salah satunya adalah Octa- 
spire Crates. 

Dalam game puzzle 
tiga dimensi ini, sudah 
tersedia misi yang terdiri 
dari 32 level dan 41 jenis 
game yang berbeda. 
Selain misi utama, ter- 
sedia juga misi tutorial 
yang terdiri atas 31 
tingkat level dengan se- 
jumlah instruksi yang 
menyertai setiap level. 

Pada halaman 
utama, Anda dapat me- 
milih menu tutorial un- 
tuk mengenal game ini 
terlebih dahulu. Untuk 
mengetahui keyboard 
kontrol yang diguna- 
kan, pilih menu Read 
the Manual. Selanjutnya, 
Anda dapat langsung 
memilih menu Start New 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 512 MB 


Game untuk memulai 
permainan. 

Berawal dari level 
yang dapat dilewati de- 
ngan mudah, tingkat 
kesulitan akan semakin 
meningkat seiring ber- 
tambahnya level. Dibu- 
tuhkan pemikiran yang 
cepat dalam mencari 
penempatan posisi yang 
baik untuk  menye- 
lesaikan setiap misi. 
Jangan lupa menghapal 
password yang terdapat 
pada akhir level, untuk 
dapat segera memulai 
dari level tersebut.mSup 


Hasil Pengujian 

Grafik (30965) MENEEENODD 7.0 
Fitur (4096) MENEEEENOD 3.0 
Kompatibiltas (2096) MEMEMEMUON 7.0 


Dokumentasi (109) MENEEEENEN 9.0 


SIMULATION 


Yoda Soccer 0.75 


PEMBUAT Massimo Modica «massimo.modica@tin.it- 
SITUS http://yodasoccer.sourceforge.net 
LISENSI GPL HARGA Gratis 

TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME Yes 
DEPEDENSI freeglut3 »— 2.4.0, libfreetype6 »—— 2.3.9 


ergelaran akbar Piala 

Dunia 2010, akan se- 

gera dimulai pada 
tanggal 11 Juni hingga 11 
Juli 2010 mendatang. Se- 
gala hal yang bernuansa 
Piala Dunia akan sangat 
terasa pada satu bulan ter- 
sebut, tak terkecuali de- 
ngan games. 

Yoda Soccer merupa- 
kan game simulasi sepak 
bola yang dapat menye- 
marakkan nuansa Piala 
Dunia di platform Linux. 
Tipe permainan game 
dua dimensi ini, meniru 
tipe permainan game 
Sensible World of Soccer 
(SWOS). Cukup 
menghibur, meski tidak 
memiliki tampilan dua 
dimensi yang menarik. 

Pada halaman utama 
permainan, ada baiknya 
Anda melakukan penga- 
turan tampilan layar 
permainan dan kontrol 
keyboard yang akan 
digunakan. Selesai mela- 
kukan konfigurasi, Anda 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 30 MB 
Memory : 512MB 


dapat langsung masuk ke 
lapangan pertandingan 
dengan memilih tim yang 
akan dimainkan pada 
menu Friendly atau DIY 
Competition. 

Setelah berada pada 
menu tersebut, Anda da- 
pat memilih apakah tim 
yang dipilih akan mela- 
kukan pertandingan de- 
ngan Anda, atau cukup 
melawan sesama artifi- 
cial intelligence kompu- 
ter. Untuk itu, atur 
strategi dengan baik un- 
tuk dapat mencetak gol 
sebanyak mungkin!mSup 


Hasil Pengujian 

Grafik (3096) MENENENODO 7.0 
Fitur (4096) MENENNEDOO 7.5 
Kompatibiltas (2090) MEMEMEMDOO 7.0 


Dokumentasi (109) MENENEEEND 2,0 
RATING 


18 05/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BUKU 


PROGRAMMING 


97 Things Every 
Programmer Should 
Know 


Coliective Wide 
from the Experts 


Programmer 


PENGARANG Kevlin Henney 
PENERBIT O'Reilly Media 
TERBIT Febuari 2010 

HARGA US$ 29.99 (256 Halaman) 
ISBN 059-680-943-4 


perts, kalimat yang menarik 

untuk dicermati karena Anda 
akan disuguhkan sebuah buku pem- 
rograman yang berisi 97 nasihat, 
anjuran, bahkan Anda akan mem- 
pelajari hal menarik dari pe- 
ngalaman para ahli program yang 
dituangkan dalam buku ini. 

Banyak praktisi dari industri 
pemrograman akan memberikan 
pengalaman mereka dalam buku 
ini, mulai dari tahap membuat 
kode, proses optimasi kode, 
hingga mendapatkan hasil. Pem- 
bahasan juga bersifat interaktif, 
dimana pada salah satu contoh, 
Anda diminta untuk memikirkan 
tools yang akan digunakan. 

Dengan membaca buku ini, di- 
harapkan Anda menjadi lebih be- 
rani dalam mempelajari bahasa 
pemrograman baru, menangani 
masalah dengan cara yang baru, 
menjalani latihan kode yang 
lebih spesifik, bertanggung jawab 
pada pekerjaan, dan menjadi prog- 
rammer hebat semaksimal mung- 
kin yang dapat dicapai.mZak 


C2” wisdom from the ex- 


DISTRO 


A Practical Guide to 
Fedora and RHEL, A 
(bth Edition) 


A 


A Practical Guide to 


3 Mark G. Sobell 


PENGARANG Mark G. Sobbel 
PENERBIT Prentice Hall PTR 
TERBIT Februari 2010 

HARGA US$ 44.99 (1224 Halaman) 
ISBN 013-706-088-2 

BONUS DVD FEDORA 12 Full Version 


Red Hat Enterprise Linux, ada- 

lah buku yang akan mem- 
berikan Anda panduan untuk 
menguasai distro Fedora dan Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL). Se- 
telah membaca buku ini, Anda akan 
diberikan panduan bagaimana men- 
jadi sistem administrator, program- 
mer, atau sekedar pengguna umum. 

Mark G. Sobbel, penulis buku 
ini, merupakan pakar Linux yang 
telah menjadi pengajar dari ratu- 
san ribu profesional Linux dan 
Unix. Dalam buku ini, Mark akan 
menjelaskan secara lengkap be- 
ragam topik dasar hingga mahir 
yang terdapat pada distro Fedora 
12/RHEL 5. 

Untuk mempermudah penera- 
pan artikel, Anda dapat meman- 
faatkan DVD Fedora 12 Full 
Edition yang disertakan buku 
ini. Setelah itu, Anda dapat segera 
mempraktikKan proses instalasi 
Fedora 12, melakukan konfigurasi 
beragam paket aplikasi server, 
hingga melakukan manajemen 
paket menggunakan yum.mZak 


Para Guide to Fedora and 


SYSTEM ADMINISTRATION 


Beginning Linux Cloud 
Administration 


Using Ubuntu & Eucalyptus 


PENGARANG Sander Van Vugt 
PENERBIT Apress 

TERBIT Maret 2010 

HARGA US$ 44.99 (350 Halaman) 
ISBN 143-022-811-3 

BONUS - 


kini sedang populer istilah 

cloud computing. Dengan 
cloud computing, pengguna cukup 
menyediakan web browser untuk 
mengakses media penyimpanan 
beserta aplikasi yang dibutuhkan. 

Beginning Linux Cloud Admi- 
nistration, dapat menjadi buku 
pegangan bagi Anda yang ingin 
membuat layanan cloud compu- 
ting. Dalam buku ini, akan di 
jelaskan langkah demi langkah 
proses instalasi, konfigurasi, dan 
cara membuat layanan cloud 
computing berbasiskan platform 
Ubuntu dan Eucalyptus. 

Pada awal pembahasan, buku 
ini akan akan menjelaskan apa 
saja yang dibutuhkan untuk 
membuat cloud computing di- 
lingkungan kerja Anda. Sejum- 
lah topik lain, antara lain 
perbandingan solusi cloud com- 
puting yang dapat digunakan, 
membuat cloud computing dengan 
Eucalyptus, dan integrasi kompu- 
ter baru ke platform cloud compu- 
ting yang telah ada.mZak 


Pp: dunia teknologi informasi, 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 05/2010 19 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, maupun demo. Susunan kategori se- 


lalu berubah, tergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


IBERBAGI FILE) 


Tonido 0.7.0.11215 


TONIDO 


kanhal yangbisa Anda sepelekan, 

tapi juga bukan hal yang ha- 
rus ditakuti. Ada berbagai hal yang 
dapat membahayakan komputer. 
Internet ibarat jebakan besar, jika 
Anda melihatnya sebagai bahaya. 
Namun, jika Anda memandangnya 
dari sisi kebaikan maka banyak hal 
berguna yang dapat dinikmati. Toni- 
do merupakan sebuah aplikasi yang 
dapat membantu menjaga keamanan 
atau privasi saat berselancar ke In- 
ternet. Anda dapat melakukan shar- 
ing file, sinkronisasi, dan sebagainya 
secara aman. Semua data yang akan 
di-sharing tetap berada pada hard- 


Pa di dunia Internet bu- 


disk lokal Anda. Jadi, tidak ditem- 
patkan pada server luar seperti ap- 
likasi serupa lainnya. Dengan begitu, 
tingkat keamanan pun bergantung 


pada komputer Anda sendiri, yang 
sudah jelas jauh lebih aman. Cara 
mengakses file-file yang ada di kom- 
puter Anda dapat dilakukan melalui 
browser. Aplikasi ini akan membuat 
semacam web server di komputer, 
setelah Anda menginstalnya. Tonido 
di komputer Anda juga terhubung 
dengan jaringan P2P Tonido lainnya 
melalui Internet. Tonido Photo dan 
Tonido Workspace menggunakan ja- 
ringan P2P untuk melakukan sinkro- 
nisasi secara foto maupun yang lain- 
nya, antarpengguna Tonido. Jangan 
khawatir, semua privasi Anda tetap 
terjamin. # Su 


PEMBUAT: CodeLathe 
SITUS: www.tonido.com 
LISENSI: Freeware / Free 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


DVD O Opera 10.10 
DISC BOOT O SeaMonkey 2.0.4 
OO ArtistX 0.8 O Select Address 
Book Text 1.3 
/Berbagi File 
@ Tonido /Jaringan 
0.7.0.11215 O Service Guardian 
1.8 
/Godecs 
@ Audio /Kantor 
O Video O Mozilla Sunbird 
1.Obetat 
/Development 
O@ JDK 6u19 /Komunikasi 
O JRE 6u19 O Skype 2.1.0.81 
/DISTRO /Manajemen 
Gateway-Router: O Tutos 
O eBox1.4-1 1.6.20100330 
O Untangle 7.2 
O Yyatta 6.0 /Matematika 
O ZeroShell O Scilab 5.2.1 
1.Obeta12 
/Multimedia 
Hotspot: O Sound Juicer 
O AmazingPorts 4.5- 2.28.2 
1 
O EasyHotspot0.2b | /Permainan 
O Batrachians 0.1.3 
Mini-Distro: O BurgerSpace 
O Slitaz 3.0 1.8.4 
@ TinyCoreLinux 
210 /Plugins 
O Flash Player 
System Rescue: 10.0.45.2 
O minDrWebLiveCD 
5.0.2 /RUBRIK 
O PartedMagic4.9 | @ Game 
O SystemRescuecD | @ Praktik Instan 
1.5.0 O Tutorial 
O Utama 
(Email @ Workshop 
@ Thunderbird 3.0.4 
O zDesktop 1.04 (Utiliti 
O MultiBoot 3 
Internet O Tomboy 1.2.0 
@ Mozilla Firefox 
3.7Alpha3 @ : On The DVD Regular 


O@ My-Facebook 1.4 


@ : Disc Boot 


20 05/2010 


INFOLINUX 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc /InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 


www.infolinux.web.id 


Service-Guardian 1.8 


mariusuattpedLa- desktop: -/Desktop/service-guardiaa-1.1$ 


Service Guardian uga 


shov batp 
Istarts the program with cenfigured settings) 
Ibecome » daenon and £ dak ta 
Inost 
host (ost) or 


JALLKOSTS) 


juthor: Megrus Loef Inagnus-suegtelia.co. 


Imarbeupattpedia- Seiktep:-/Deshtop/service-guardiae-3.is 


Tugas Anda cukup berat, mengelola 
beberapa server perusahaan, seka- 
ligus melindunginya dari bahaya 
yang bakal mengancam. Tidak mu- 
dah karena server merupakan titik 
penting jaringan. Anda dapat men- 
coba aplikasi yang satu ini. Service- 
Guardian, sesuai namanya bertugas 
sebagai penjaga. Apa yang dijaga? 
Server. Hal-hal apa saja yang di- 
tanganinya? Connection floods atau 
koneksi yang mengalami kelebihan 
kapasitas, dan kehabisan resource. 
Hal ini cukup berbahaya bagi server 


karena dapat mengakibatkan crash. 
Aplikasi juga ini mampu mende- 
teksi beberapa port yang terkoneksi 
ke server, jika masih terdapat ke- 
anehan. Jika iya, maka Service- 
Guardian akan melakukan filtering 
melalui netfilter atau iptable. Jadi, 
Anda harus menginstal Iptables 
sebelumnya. m Su 


PEMBUAT: Magnus Loef 

SITUS: mange.dynalias.org/linux/gadmintools-webpage 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, IPtables 

REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


IPERMAINANJ 


Batrachians 0.1.3 


Merasa jijik dengan seekor kodok? 
Anda harus menyingkirkan pera- 
saan tersebut. Dalam permainan 
ini, Anda justru harus mengontrol 
seekor kodok. Tujuan utamanya 
adalah memakan sebanyak mung- 
kin lalat, untuk mendapatkan poin 
lebih besar dari kodok yang diken- 
dalikan oleh komputer. m Su 


PEMBUAT: Pierre Sarrazin 

SITUS: perso.b2b2c.ca/sarrazip/dev/batrachians.html 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, SDL, SDL. image, SDL. mixer 
REOUIREMENT: - 


TUTOS 1.6.20100330 


Carengar 


—. Yum Umam “tu 


Kebetulan Anda bekerja sebagai 
seorang pengelola tim, klub, atau 
organisasi tertentu. Di zaman yang 
serba digital ini, tentunya Anda 
tidak ingin lagi semua hal dilaku- 
kan secara manual. Sedang untuk 
membeli aplikasi berbayar akan 
merupakan pengeluaran yang me- 
makan biaya operasional cukup be- 
sar. Mengapa tidak menggunakan 
aplikasi untuk Linux ini? TUTOS 
dapat digunakan untuk mengelola 
hal-hal di atas dalam skala kecil. 
Fitur-fitur yang terdapat pada TU- 


TOS, antara lain kalender untuk 
para user maupun group, penyim- 
panan alamat setiap anggota, bug 
tracking, manajemen task, manaje- 
men dokumen, manajemen insta- 
lasi, mailboxes, timetracking pada 
proyek yang tengah dilakukan, in- 
voices, watchlist, themes, history, 
dan masih banyak lagi. m Su 


PEMBUAT: Gero Kohnert 

SITUS: www.tutos.org/homepage/index.html 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, Apache, PHP 
REOUIREMENT: - 


IPERMAINANJ 


BurgerSpace 1.8.4 


Kebanyakan permainan untuk 
komputer saat ini berasal dari 
permainan dulu. “BurgerSpace” 
berbasiskan permainan bernama 
“BurgerTime”. Anda harus berja- 
lan di antara isi burger, dan men- 
jatuhkan hal tersebut dari lantai 
satu ke lantai yang lainnya sampai 
di piring bagian bawah.m Su 


PEMBUAT: Pierre Sarrazin 

SITUS: perso.b2b2c.ca/sarrazip/dev/burgerspace.html 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, SDL, SDL. image, SDL mixer 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 05/2010 21 


SOFTWARE PILIHAN 


LAUDIOI 


Sound Juicer 2.28.2 


Sebelumnya, Anda harus menggu- 
nakan X Window bernama 
GNOME. Aplikasi hanya dapat 
berjalan di atas GNOME. Fungsi 
utamanya memudahkan Anda 
melakukan ripping CD ke hard- 
disk. Bagian interface-nya mudah 
dipahami. Anda tidak perlu men- 
jadi seorang ahli komputer. ma Su 


PEMBUAT: Ross Burton 

SITUS: www.burtonini.com/blog/computers 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window 


Mozilla Sunbird 1.0 Beta 1 


Tentunya, Anda sudah mendengar 
developer terkemuka yang meri- 
lis Firefox. Selain Firefox, masih 
banyak aplikasi lain yang juga diri- 
lis oleh Mozilla. Ambil contoh ap- 
likasi satu ini, Mozilla Sunbird. Ap- 
likasi ini merupakan desain ulang 
dari komponen-komponen kalender. 
Tujuan pembuatannya adalah demi 
menciptakan aplikasi kalender yang 
mampu berjalan di berbagai sistem 
operasi, termasuk Windows maupun 
Mac OS X. Mozilla Sunbird bersifat 


dak membutuhkan aplikasi lain un- 
tuk beroperasi. Manajemen kalender 
yang ditawarkan cukup lengkap dan 
memiliki tampilan warna yangmena- 
rik. Anda dapat menyusun jadwal 
dengan mudah di dalamnya. Sayang- 
nya, ada beberapa bagian yang ma- 
sih dalam proses pengerjaan, dan 
belum dirampungkan. # Su 


PEMBUAT: The Mozilla Organization 
SITUS: www.mozilla.org 

LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window 


Tomboy 1.2.0 


Boa? Oem 
IE moga penay 
(oma mama 
Mae aa 


Mendadak Anda mendapatkan ide 
menarik tentang sebuah proyek. 
Tapi, Anda kebingungan harus me- 
nyimpannya dimana agartidak ter- 
lupakan. Gunakan Tomboy. Fungsi 
utamanya adalah untuk menyim- 
pan semua catatan penting di kom- 
puter. Kelak, Anda akan dengan 
mudah menemukannya. # Su 


PEMBUAT: Alex Graveley 

SITUS: projects.gnome.org/tomboy 

LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, Mono, GtkSpell, DBus-sharp 
REOUIREMENT: - 


REOUIREMENT: - stand alone. Artinya, aplikasi ini ti- | REOUIREMENT: - 
umum Select Address Book Text 1.3 


Card for Public, joha 


muatan Maa Mean Ie 
Lae Ka 1 MEMANEN YAN ea 


£ 4 Setara Ae 
te mupeng Live 0. — 


Anda memiliki biodata lengkap 
rekan-rekan Anda. Semuanya di- 
simpan dengan rapi pada aplikasi 
tersendiri. Suatu ketika, Anda ingin 
mengirimkan e-mail ke salah satu 
teman Anda yang terdapat di dalam 
daftar tersebut. Setelah membuka 
aplikasi e-mail, kemudian harus re- 
pot-repot membuka aplikasi yang 
Anda gunakan untuk menyim- 
pan data-data yang dikehendaki. 
Membuang-buang waktu. Kenapa 
tidak mempermudahnya dengan 
menggunakan aplikasi ini? Syarat 


utama untuk dapat menggunakan- 
nya, Anda harus memiliki Mozilla 
Thunderbird. Fungsi utamanya 
adalah untuk mempercepat proses 
copy data teman-teman Anda dan 
mengirimkannya melalui e-mail. 
Anda tidak perlu lagi membuka 
bagian properties saat berada di 
Thunderbird. # Su 


PEMBUAT: A. Murphy 

SITUS: addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon 
LISENSI: MPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, Mozilla Thunderbird 
REOUIREMENT: - 


22 05/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Cybercriminals are good. 


Pekat 


UTAMA 


0 : 


PORITA MU NITU Ko 


WIhE 


39 WOL 


Internet sudah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat. Untuk itu, mari lengkapi 


tempat usaha Anda dengan layanan free hotspot untuk para pelanggan. 


Fasilitas wireless hotspot kini sudah 
biasa ditemukan pada berbagai tem- 
pat. Coba saja berjalan-jalan di se- 
jumlah kafe, kampus, atau pusat per- 
belanjaan. Sejumlah tempat tersebut 
biasanya sudah menyediakan layanan 
wireless hotspot yang biasanya juga 
tersedia secara gratis untuk para 
pelanggannya. Dengan fasilitas ini, 
pelanggan akan semakin nyaman 
saat berada di tempat tersebut. 
Dalam upaya memproteksi agar 
selain pelanggan tidak dapat sem- 
barangan menggunakan fasilitas 
Internet yang disediakan maka 
ditampilkan halaman login dari web 
browser terlebih dahulu, sebelum 
dapat melakukan aktivitas browsing 


di jaringan Internet. Setelah berhasil 
memasukkan username dan pass- 
word yang diberikan oleh tempat 
terkait, baru si pelanggan dapat ber- 
Internet ria dari laptop-nya. 

Jika Anda juga berniat membuat 
layanan wireless hotspot seperti yang 
sudah dicontohkan di atas juga tidak- 
lah sulit. Anda hanya butuh seperang- 
kat PC dengan koneksi Internet, 
sistem operasi Linux, plus komponen 
aplikasi Captive Portal. Menariknya 
lagi, semua aplikasi yang digunakan 
ini dapat diperoleh secara free! Jika 
sudah tidak sabar ingin membuat 
layanan wireless hotspot dengan 
Captive Portal ini, silakan ikuti 
artikel berikut. 


KEBUTUHAN SISTEM 


Sebelum melakukan uji coba, ter- 

dapat sejumlah persiapan yang harus 

Anda siapkan terlebih dahulu. Be- 

berapa di antaranya: 

@ Dua buah unit PC, satu buah 
access point, dan modem Internet. 

@ Untuk topologi jaringan yang di- 
gunakan dalam tutorial ini, dapat 
dilihat pada Gambar 1. Topologi 
jaringan yang digunakan. 

@ Untuk satu PC yang akan dija- 
dikan sebagai server dalam uji 
coba, pasangkan dua buah kartu 
jaringan. Satu terkoneksi lang- 
sung ke jaringan Internet, dan 
satu lagi terkoneksi ke jaringan 
Local Area Network (LAN). 


24 05/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


@ Matikan fitur DHCP yang terdapat 
pada seluruh perangkat. 

@ Instalasikan PC Server dengan 
sistem operasi Linux. Dalam per- 
cobaan ini, penulis menggunakan 
distro Ubuntu 8.04 sebagai sistem 
operasi di PC Server. Jika Anda 
menggunakan distro lain, sesuai- 
kan dengan konfigurasi yang ter- 
dapat pada distro tersebut. 

@ Kecuali untuk pengetesan, semua 
proses konfigurasi ini, semuanya 
dilakukan dari PC Server. 

@ File konfigurasi yang terdapat 
pada artikel ini, dapat di-down- 
load dari url http://dl.dropbox. 
com/u/546932/UTAMA-IL052010. 


zip. 


KONFIGURASI KARTU 
JARINGAN 


Berikut ini adalah konfigurasi 
jaringan yang terdapat pada sistem 
Ubuntu 8.04, yang digunakan oleh 
penulis dalam uji coba: 
S sudo vim /etc/network/interfaces 
auto lo 


iface lo inet loopback 


auto eth0 

iface eth0 inet static 
address 192.168.1.5 
netmask 255.255.255.0 
network 192.168.1.0 
broadcast 192.168.1.255 
gateway 192.168.1.1 


auto ethl 
Isikan juga file “/etc/resolv.conft” 

sesuai dengan IP DNS Server yang 
terdapat pada sistem Anda. Pada 
sistem penulis, isi file /etc/resolv. 
conf, terlihat sebagai berikut: 

S sudo cat /etc/resolv.conf 

mamesenve 92 NG 


mamesenves2 UB IOI CIA5 


INSTALASI PAKET LAMP 


Berikut sejumlah tahapan yang digu- 
nakan oleh penulis untuk menginsta- 
lasikan paket LAMP. 

@ Diasumsikan dalam contoh ini, 
penulis telah menginstalasikan 
distro Ubuntu 8.04 dengan baik di 
PC Server. 


@ Diasumsikan juga, penulis telah 
terhubung ke paket repositori 
Ubuntu 8.04 dengan baik. 

@ Untuk menginstalasikan paket 
LAMP di Ubuntu 8.04, Anda 
cukup menjalankan perintah beri- 
kut: 

$ sudo tasksel 

@ Setelah tampil halaman tasksel di 
halaman Terminal, beri tanda cen- 
tang pada opsi LAMP server, lalu 
klik OK. Tunggu beberapa saat, 
hingga proses instalasi selesai. 

@ Lanjutkan dengan menginstalasi- 
kan paket php5-cli, dengan men- 
jalankan perintah berikut: 

$ sudo apt-get install phps-cli 

@ Instalasikan juga paket 
ImageMagick yang akan diguna- 
kan untuk mengubah ukuran file 
gambar: 

$ sudo apt-get install 


imagemagick 


INSTALASI CAKEPHP 

Paket aplikasi CakePHP dibutuhkan 

oleh YFi Hotspot Manager. Berikut 

tahapan untuk menginstalasikan pa- 
ket CakePHP: 

@ Download paket CakePHP dari 
url http://cakephp.org. Pada con- 
toh ini, penulis menggunakan 
CakePHP 1.2.5 yang di-down- 
load dari url http://github.com/ 
cakephp/cakephp1x/tarball/1.2.5 
(cakephp-cakephp1lx-xxxx.tar. 
gz). 

@ Copy dan ekstrak file tersebut ke 
dalam direktori kerja Apache. 
Pada distro Ubuntu, direktori 
kerja Apache biasa terletak pada 
direktori /var/www: 

$ sudo cp cakephp-cakephp1x-xxxx. 
tar.gz /var/www 

S cd /var/www 

$ sudo tar -xzvf cakephp- 
cakephplx-xxxx.tar.gz 

$ sudo In -s ./cakephp-cakephpix- 
sS000 2/NGD 

@ Enable module Apache rewrite, 
module kompresi, dan module 
untuk modifikasi header HTTP, 
yang mana semua module terse- 
but diklaim dapat meningkatkan 
kecepatan aplikasi web. Setelah 


meng-enable sejumlah module 
Apache tersebut, lakukan proses 
reload service Apache, untuk 
mengaktifkan perubahan: 

$ sudo a2enmod rewrite 

S sudo a2enmod deflate 

$ sudo a2enmod headers 

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload 
Buka file “/etc/php5/apache2/php. 
ini', dan edit pada baris berikut: 

output buffering - Off 
menjadi: 

output buffering - 4096 
Pastikan juga parameter short 
open tag diaktifkan dalam kon- 
figurasi file “etc/php5/apache2/ 
php.ini': 

short open tag - On 
Pastikan juga parameter allow 
call time pass reference yang 
terdapat dalam file “etc/php5/ 
apache2/php.ini', sudah berada 
pada posisi On: 

allow call time pass reference 

- On 
Lakukan perubahan konfigurasi 
file “etc/apache2/apache2.conf'. 
Cari baris berikut: 

# «Directory “/usr/share/ 


apache2/error" » 


# «/Directory» 
Lalu, tambahkan baris berikut 
tepat di bawah baris tersebut: 
«Directory /var/www/c2» 
AllowOverride All 


«/Directory» 


# place filter 'DEFLATE' on all 

# outgoing content 
SetOutputFilter DEFLATE 

# exclude uncompressible content 
# via file type 

SetEnvIfNoCase Reguest URI 1. (?: 
exe|t?gz| jpglpng|pdf |zip|bz2|sit| 
rar)$ no-gzip 

dont-vary 

# Keep a log of compression ratio 
on each reguest 
DeflateFilterNote Input instream 
DeflateFilterNote Output outstream 


DeflateFilterNote Ratio ratio 


LogFormat '"8r" $foutstream|n/ 
s(instreamin ($(ratio)n$g5) 


deflate 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 05/2010 25 


UTAMA 


(ir: 192.168.1.1) 


TK el) 


Etno: 


PC Client di jaringan LAN: 
Kartu jaringan Wireless dengan IP di set DMCP 


Aa 


(0185 Servari 192.160.1.1 dan 203.110.196.35) 
Tidak menjalankan DNCP Server 


| 
(0P: 192.168.191 


Access Point 
To WAN: 192.168.1.3 


Ba menjalankan DHCP Server 


(rc server 
Ethas 
DI tp Tunnel: 10.1.0.1 


BrowserMatch “Mozilla/4 gzip- 
only-text/html 

BrowserMatch “Mozilla/4N.01678)J 
no-gzip 

BrowserMatch |bMSIE !no-gzip 
!gzip-only-text/html 


«FilesMatch WN. (ico|pdf |fiv|jpg| jp 
eglpng|gif |js|css|swf)$"- 
Header set Expires “Thu, 15 


Apr 2012 20:00:00 GMT" 


«/FilesMatch» 
Na Aa 
Sa aas Remove ETags --------- 


FileETag none 


@ Untuk mengaktifkan perubahan, 
restart service Apache: 
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload 


INSTALASI YFI CAKEPHP 
Berikuttahapanuntukmenginstalasi- 
kan aplikasi YFi CakePHP. 

@ Dalam contoh ini, penulis meng- 
gunakan aplikasi YFi CakePHP 
Beta2 (http://sourceforge.net/ 
projects/hotcakes/files/ YFio20C 
akePHP”620Application/Beta-2/ 
yfi. cake-Beta-2.tar.gz/download). 

@ Lakukan proses ekstrak file YFi 
CakePHP yang telah di-download, 
ke direktori /var/www/c2: 

$ sudo cp yfi cake-Beta-2.tar.gz 


/var/www/c2 


PC Sarver 
Gambar 1. Topologi jaringan yang digunakan. 
CustomLog /var/log/apache2/ S cd /var/www/c2 
deflate.log deflate $ sudo tar -xzvf yfii cake-Beta- 
# Properly handle old browsers 2tar.gz 
that do not support compression $ sudo chown -R www-data. /var/ 


www/c2/yfi cake/tmp 

S sudo chown -R www-data. / 
var/www/c2/yfi cake/webroot/img/ 
graphics 


Konfigurasi Database 
Pada tahap ini, kita akan membuat 
database bernama 'yfi', yang memi- 
liki username/password “yfi'. Data- 
base ini nantinya akan digunakan 
untuk men-dumb struktur tabel da- 
tabase yang terdapat pada paket YFi 
CakePHP. Berikut tahap pembuatan 
database-nya di MySAL: 

$ sudo mysgl -u root -p 

create database ytfi: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON yfi.“ to 

NYyAvOt 200 EDENGEPTED BY yi, 


GRANT ALL PRIVILEGES ON yfi.“ to 
“yfi'@' localhost' IDENTIFIED BY 'yfi', 
exit, 
Catatan: 
Untuk alasan keamanan, Anda dapat 
mengubah username dan password 
sesuai dengan keinginan, misalnya 
diubah menjadi: “hotspot”. Jika 
melakukan perubahan username 
dan password, jangan lupa untuk 
mengubah konfigurasi username dan 
password, pada file “/var/www/c2/ 
yfi cake/config/database.php” dan 
“/usr/local/etc/raddb/rlm perl mod- 
ules/conf/setting.conf”, di bagian 
username dan password. 
@ Lanjutkan dengan melakukan 


proses dump struktur database YFi 
CakePHP, yang terdapat di /var/ 
www/c2/yfi cake/setup/db/yfi.sal. 
Lakukan proses dump struktur 
database tersebut, dengan meng- 
gunakan perintah berikut: 
$ sudo mysgl -u root -p yfi « 
/var/www/c2/yfi cake/setup/db/yfi. 
sal 
@ Setelah melakukan proses dump, 
lakukan pengetesan YFi CakePHP, 
dengan mengetikkan alamat beri- 
kut di halaman url web browser: 
http://127.010,1/62/YE cake/ 


users/ 


Jika tampil halaman login YFi 
CakePHP, berarti konfigurasi sudah 
berjalan dengan baik. 


Instalasi YFi Viewer Component 
Pada tahap ini, kita akan melaku- 
kan instalasi YFi Viewer Component. 
Proses instalasi YFi Viewer Compo- 
nent adalah sebagai berikut: 

@ Download paket YFi Viewer Com- 
ponent dari url http://sourceforge. 
net/projects/hotcakes/files/. Pada 
contoh ini, penulis menggunakan 
yfi-Beta-2.tar.gz  (http://source- 
forge.net/projects/hotcakes/files/ 
YFi20Viewer”o20Component/ 
Beta-2/yfi-Beta-2.tar.gz/down- 
load). 

@ Selesai melakukan proses down- 
load paket yang dibutuhkan, 
ekstrak file tersebut pada direkto- 
ri DocumentRoot Apache2. Dalam 
contoh ini, DocumentRoot Ubuntu 
8.04 terletak di /var/www: 

$ sudo cp yfi-Beta-2.tar.gz /var/ 
WWW 

S cd /var/www 

$ sudo tar xzvf yfi-Beta-2.tar.gz 

@ Lakukan pengetesan Viewer Com- 
ponent dari PC Server. Buka web 
browser, lalu masukkan alamat 
berikut di halaman url web brow- 
ser:  http://127.0.0.1/yfi. Jika 
tampil halaman login YFi Viewer, 
berarti proses instalasi YFi Viewer 
Component sudah berjalan dengan 
baik. Anda dapat melakukan tes 
login dengan menggunakan salah 
satu default user berikut: 


26 05/2010 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


Role Username Password 
Administrator root admin 
Access Provider apap 


Permanent User dvdwalt@ri dvdwaltOri 


INSTALASI FREERADIUS 
Berikut tahapan proses instalasi pa- 
ket FreeRADIUS di Ubuntu 8.04. 

@ Sebelum melakukan proses kom- 
pilasi paket source FreeRADIUS, 
instalasikan dahulu sejumlah 
paket berikut: 

$ sudo apt-get install build- 
essential libmysglclient15-dev 
libperl-dev libxml-simple-perl 
libmail-sendmail-perl libssl-dev 

@ Download paket FreeRADIUS 
dari url http://freeradius.org. Pada 
tulisan ini, penulis menggunakan 
FreeRADIUS 2.1.6 (ftp://ftp.fre- 
eradius.org/pub/freeradius/freera- 
dius-server-2.1.6.tar.bz2). 

@ Setelah paket FreeRADIUS sele- 
sai di-download, lakukan proses 
kompilasi paket source FreeRA- 
DIUS, dengan menjalankan se- 
jumlah perintah berikut: 

tar xzvf freeradius-server- 

sal SW on sekenepa 

cd freeradius-server-2.1.6 

./configure 


make 


Y Y Tu Y N 


sudo make install 
$ sudo l1dconfig 
@ Setelah proses kompilasi berjalan 
sukses tanpa terdapat kesalahan, 
lakukan pengetesan server Free- 
RADIUS dengan debug mode, 
untuk memastikan FreeRADIUS 
dapat berjalan dengan baik: 
S sudo /usr/local/sbin/radiusd -X 
@ Jika FreeRADIUS sudah dapat 
berjalan dengan baik dan tidak 
terdapat pesan error, Anda dapat 
menghentikan daemon FreeRA- 
DIUS ini dengan menekan Ctrl--c. 
@ Agar FreeRADIUS dapat berjalan 
secara otomatis setiap kali proses 
boot dilakukan, taruh file startup 
script FreeRADIUS yang terdapat 
di /usr/local/sbin/rc.radiusd ke / 
etc/init.d: 
$ sudo cp /usr/local/sbin/ 
rc.radiusd /etc/init.d/radiusd 


$ sudo update-rc.d radiusd start 


SOM2 NAN EN NEtOpN2UNO MIN 
$ sudo /etc/init.d/radiusd start 


Setup FreeRADIUS 
Agar FreeRADIUS dan YFi Hotspot 
Manager dapat bekerja sama dengan 
baik, jalankan sejumlah perintah 
berikut dari Terminal: 
S sudo mv /usr/local/etc/raddb /usr/ 
local/etc/raddb.orig 
$ sudo cp /var/www/c2/yti cake/setup/ 
radius/raddb.tar.gz /usr/local/etc/ 
S cd /usr/local/etc/ 
$ sudo tar xzvf raddb.tar.gz 
S sudo chown root .www-data /usr/ 
local/etc/raddb/proxy.conf 
S sudo chmod 664 /usr/local/etc/ 
raddb/proxy.conf 
S sudo chmod 644 /usr/local/etc/ 
raddb/dictionary 
$ sudo ldconfig 


Aktifkan dan Ubah Chillispot 
Dictionary 
Karena YFi Hotspot Manager 
mendefinisikan spesial Voucher 
attributes, maka kita perlu menam- 
bah sejumlah option tambahan pada 
file /usr/local/share/freeradius/dic- 
tionary.chillispot. 

@ Buka file /usr/local/share/freera- 
dius/dictionary.chillispot dengan 
teks editor: 

S sudo vim /usr/local/share/ 
freeradius/dictionary.chillispot 

@ Perhatikan posisi untuk insert 
data. Cari baris berikut: 

SINCLUDE dictionary.xedia 
SINCLUDE dictionary.xylan 

@ Kalau belum ada “$INCLUDE 
dictionary.chillispot”, masuk- 
kan baris berikut di bawah “dic- 
tionary.xylan”: 

#---YFI HOTSPOT------ 

SINCLUDE dictionary.chillispot 
#--END YFI HOTSPOT--- 

# And finally the server 
internal attributes. 

@ Tambahkan baris berikut di file 
“/usr/local/share/freeradius/dic- 
tionary.chillispot”. Untuk me- 
masukkan attribute YFi khusus 
untuk voucher, cari baris berikut: 

ATTRIBUTE ChilliSpot- 


Version 8 


string 
ATTRIBUTE ChilliSpot- 
OriginalURL 2 


string 


Setelah ditemukan, masukkan 
data berikut di bawahnya: 


#YFi Specific Attributes 


ATTRIBUTE Yfi-Voucher 

40 string 
ATTRIBUTE Yfi-MAC-Reset 

41 string 
ATTRIBUTE Yfi-Data 
42 string 
ATTRIBUTE Yfi-Time 
43 string 
#YFi Various Counters 
ATTRIBUTE Max-Daily-Session 
50 integer 
ATTRIBUTE Max-Monthly- 
Session Sal 
integer 
ATTRIBUTE Max-Weekly- 
Session 52 
integer 
ATTRIBUTE Max-Al1l-Session 
59 integer 
ATTRIBUTE ChilliSpot -Max- 
Daily-Octets 60 
integer 
ATTRIBUTE ChilliSpot -Max- 
Monthly-Octets 61 
integer 
ATTRIBUTE ChilliSpot -Max- 
Weekly-Octets 62 
integer 
ATTRIBUTE ChilliSpot -Max- 
All-Octets 63 
integer 


@ Cek file “/usr/local/etc/raddb/Ssal. 


conf” dan “/usr/local/etc/raddb/ 
rlIm perl modules/conf/setting. 
conf”. Username dan password 
database harus sama, dengan 
username dan password yang su- 
dah didefinisikan saat pembuatan 
database yfi. Untuk memastikan 
tidak ada error setelah penamba- 
han konfigurasi di atas, jalankan 
kembali FreeRADIUS dengan de- 
bug mode: 

$ sudo /etc/init.d/radiusd stop 

$S sudo /usr/local/sbin/radiusd -X 
Setelah tidak ada error, jalankan 
kembali FreeRADIUS dengan me- 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 05/2010 27 


UTAMA 


lalui startup script: 

S sudo /etc/init.d/radiusd start 

@ YFi menggunakan beberapa script 

yang harus dijalankan secara pe- 
riodik. Copy script cron berikut ke 
cron sistem: 

$ sudo cp /var/www/c2/yti cake/ 

setup/cron/yfi /etc/cron.d/ 


INSTALASI COOVACHILLI 


Paket Coova Chilli berfungsi sebagai 
access controller. Berikut tahap ins- 
talasi CoovaChilli. 

@ Paket CoovaChilli dapat di- 
peroleh pada url http://www. 
coova.org/Download. Pada contoh 
ini, penulis menggunakan paket 
CoovaChilli 1.0.14 Builds untuk 
Ubuntu 8.04 (http://ap.coova.org/ 
chilli/coova-chilli 1.0.14-1 1386. 


deb). 
@ Setelah di-download, instalasi 
CoovaChilli dapat dilakukan 


dengan perintah berikut: 
$ sudo dpkg -i coova-chilli 
TO 41 sendeb 


Konfigurasi Coovabhilli 
Setelah paket CoovaChilli terinstala- 
si, lanjutkan dengan sejumlah tahap 
konfigurasi sebagai berikut: 
@ Copy file “/etc/chilli/defaults” ke 
“/etc/chilli/config”: 
$ sudo cp /etc/chilli/defaults 
/etc/chilli/config 
@ Ubah sejumlah option di file “/etc/ 
chilli/config” sehingga terlihat se- 
bagai berikut: 
HS WANIF-eth0 # Subscriber 
Interface for internet devices 
HS LANIF-eth1 # Subscriber 
Interface for client devices 
HS NETWORK-10.1.0.0 # HotSpot 
Network 
HS NETMASK-255.255.255.0 
# HotSpot Network Netmask 
HS UAMLISTEN-10.1.0.1 # HotSpot 
IP Address 
HS UAMPORT-3990 # HotSpot Port 
HS DNS1-196.168.1.1 # DNS-1 Anda 
HS DNS2-203.130.196.5 # DNS-2 


HS NASID-nasOl 


HS UAMSECRET-greatsecret # 
default 


HS RADIUS-127.0.0.1 

HS RADIUS2-127.0.0.1 

HS RADSECRET-testing123 # default 
HS NASIP-127.0.0.1 # NB!!! To 
explicitly set NAS-IP-Address 

HS UAMFORMAT-http://10.1.0.1/ 
coova json/hs land.php 

HS UAMHOMEPAGE-http://10.1.0.1/ 
coova json/splash.php 

HS MODE-hotspot 

HS TYPE-chillispot 

HS WWWDIR-/etc/chilli/www 
HS WWWBIN-/etc/chilli/wwwsh 
HS PROVIDER-contoh 

S PROVIDER LINK-http://www. 


contoh.org/ 


HS LOC NAME-"My HotSpot”" # WISPr 


Location Name and used in portal 
@ Edit file “/etc/default/chilli”, dan 
ubah nilai ke 1: 
START CHILLI-1 
@ Jalankan service CoovaChilli: 
$ sudo /etc/init.d/chilli start 
@ Untuk dapat melakukan proses 
NAT, dimana setelah client ber- 
hasil terkoneksi ke FreeRADIUS 
Server via YFi Hotspot Maneger, 
maka client tersebut dapat segera 
berselancar ria di dunia maya 
maka kita perlu menambahkan 
baris berikut di bagian akhir file 
“/etc/chilli/up.sh”: 
# may not have been populated the 
first time, run again 
| -e “/var/run/chilli.iptables" 
1 && sh /var/run/chilli.iptables 
2»/dev/null 
# force-add the final rule 
necessary to fix routing tables 
iptables -I POSTROUTING -t nat -o 
SHS WANIF -j MASOUERADE 


Halaman Login 

Agar tampilan login YFi Hotspot 

Manager dapat terlihat lebih mena- 

rik maka kita akan menggunakan 

paket coova json. 

@ Karena paket coova json terdapat 
di server subversion, instalasikan 
terlebih dahulu paket subversion 
di sistem Anda: 

$ sudo apt-get install subversion 

@ Download halaman login coova 

json melalui svn: 


$ svn co https://hotcakes.svn. 


sourceforge .net/svnroot/hotcakes/ 
yii cake/setup/coova json coova 
json 

@ Copy folder coova json ke Docu- 
mentRoot Apache di “/var/www”: 

$ sudo cp -R coova json /var/www/ 
coova json 

@ Cek di file “/var/www/coova 
json/login.php. Dimana: 

Suamsecret harus sama dengan di 
file “/etc/chilli/config”, begitu 
juga di file “/var/www/coova json/ 
uam.php”. Defaultnya adalah 
Mena 

$port di “/var/www/coova json/ 
login.php”, jika 3660 harus 
diganti dengan 3990. 

@ Pada tahap ini, semua proses 
konfigurasi komponen aplikasi 
Captive Portal yang dilakukan 
dari PC Server sudah dilakukan 
dengan baik. Lakukan proses re- 
start sistem Ubuntu 8.04. 


Uji Coba Captive Portal 

Tahap melakukan uji coba dari PC 

Client adalah sebagai berikut: 

@ Pastikan setting kartu jaringan 
wireless PC Client diset pada set- 
ting DHCP. Koneksikan wireless 
network pada PC Client ke SSID 
access point yang terdapat pada 
jaringan Anda. Jika setelah ter- 
koneksi, PC Client mendapatkan 
alamat IP 10.1.0.2 dan seterusnya, 
berarti Coova Chilli sudah berja- 
lan dengan baik. 

@ Buka halaman web browser, lalu 
arahkan ke alamat www.google. 
com. Tak berapa lama, akan 
tampil halaman splash screen dan 
dilanjutkan dengan halaman login 
YFi Hotspot Manager (halaman 
login: hs land.php). 

@ Lakukan proses login dengan 
user dvdwalt@ri dan password 
dvdwalt@ri. 

@ Jika akses diterima maka akan 
tampil halaman web Internet 
(misalnya: www.google.com). 


Sampai tahap ini, pembuatan 
Captive Portal untuk Wireless Hot- 
spot sudah berjalan dengan baik. 
Selamat mengoprek! 


05/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


E FIBER I 


ORK| 
IS HERE 


Since year 2005, Biznet has been building the fastest and the most reliable Data 
Communication and Internet Backbone Network using Fiber Optic technology. 
Today, with more than 1,200 KM of Fiber Optic Route, Biznet Metro Network is 
available in 7 cities, 42 district, 300 buildings and Biznet InterCity Network is 
available from Serang - Jakarta - Karawang - Bandung. 


Why wait? The Fiber Network is Here. Biznet has been widely used by leading 
enterprises, small medium businesses, learning centers, government 
institutions and homes/apartments. Use Biznet for your most critical network 
and applications. For more information about our services, please contact via 
phone -462-21-57998888, email sales@biznetnetworks.com or web at 
www.biznetnetworks.com. 


#3 Metro #53 Intercity 


BIZNET. 


KOMUNITAS 


Seminar dan Workshop USS di UNP 


tas Teknik UNP (Universitas Negeri 

Padang) menyelenggarakan seminar na- 
sional open source, pada 20 Maret 2010, di 
Ruang Serba Guna FT Kampus UNP. Hari 
berikutnya, Minggu 21 Maret 2010, diada- 
kan workshop open source software un- 
tuk pelajar/mahasiswa, dan guru sekolah. 
Menurut ketua panitia, Boby Pratama, aca- 
ra ini semula akan dilaksanakan pada 17- 
18 Oktober 2009, namun dibatalkan karena 
musibah gempa di Sumatera Barat, pada 30 
September 2009 tahun lalu. 

Seminar open source itu menghadirkan 
pembicara, Rusmanto dari InfoLINUX dan 
dua aktivis komunitas Open Solaris, Luk- 
man Prihandika dan Agus Setiawan. Dua 
pembicara lainnya adalah manajer divisi 
TI PT. Semen Padang dan pejabat Pemda 
Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk 
workshop pada Minggu 21 Maret itu, panitia 
menghadirkan Onno W. Purbo yang mende- 
mokan cara mudah instalasi dan konfigurasi 


Kes se open source mahasiswa Fakul- 


beberapa aplikasi berbasis open source di 
Linux SchoolOffOnLine, yang pernah diser- 
takan dalam DVD InfoLINUX 11/2009. 

Presentasi menarik datang dari PT. Se- 
men Padang yang menggunakan Linux un- 
tuk server-server jaringannya, sejak awal 
2000-an. Divisi TI PT. Semen Padang juga 
telah menerapkan ERP (Enterprise Re- 
source Planning) dengan server Linux seba- 
gai tulang punggungnya. Manajemen PT. 
Semen Padang masih mempertimbangkan 
dan belum memutuskan, kapan komputer 
desktop-nya menggunakan Linux dan open 
source.#RUS 


Peserta Seminar Open Source di Universitas Negeri Padang. 


Seminar Linux di Pesantren Darunnajah 


nya terjadi di kota-kota besar, tapi juga 

di sebuah kampung nun jauh dari kota, 
seperti di beberapa sekolah dan pesantren 
di Indonesia. Salah satunya, seminar Linux 
berlangsung meriah pada Sabtu 6 Maret 
2010, di Pesantren Al-Manshur Darunna- 
jah 3, yang terletak di kampung Bongkok, 
kelurahan Pabuaran, kecamatan Pabuaran, 
kabupaten Serang, Banten. 

Kampung Bongkok yang sangat sejuk itu 
berjarak sekitar 10 km dari kota kecil Se- 
rang atau sekitar 200 km dari Jakarta. Aula 
tempat seminar itu berlantai tanah dan ber- 
atapkan seng tanpa plafon, namun cukup 
besar untuk sebuah seminar di kampung. 
Rusmanto dari InfoLINUX mengenalkan 
Linux dan open source untuk pendidikan 
dan perkantoran di hadapan para ustadz 
dan ustadzah, santri, dan beberapa undang- 
an. Ketua panitia, Fajar Suryono, S.Kom 
adalah seorang pemuda yang menjabat Ke- 
pala SMK Darunnajah Pabuaran, salah satu 


Gate Linux dan open source tidak ha- 


sekolah di kompleks pesantren itu. 

Seminar Linux yang baru pertama terse- 
lenggara di Pabuaran Serang itu, juga 
dihadiri pemimpin pesantren, K.H. Drs. 
Mustofa Hadi Chirzin dan Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Serang, H. Yachya, 
M.Pd. Kyai Mustofa Hadi dan Ustadz 
Yachya sangat berharap para santri selalu 
mengikuti perkembangan teknologi infor- 
masi dan komunikasi, termasuk Linux dan 
open source yang halal di-copy, tanpa harus 
membayar izin kepada pembuatnya.#RUS 


K.H. Mustofa Hadi Chirzin (tengah) dan H. Yachya (kedua dari kiri). 


30 05/2010 » INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Daftar KPLI yang 


Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

GRUB 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 
Malang 

Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://tangerang.linux.or.id 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


Colocation dengan main link Fiber Optic 
peering,dengan AS 6453 Teleglobe dan AS 7473 STIX 
dengan back up satellite peering dengan HK IX 


€ #1 


Ir 
SAYATNY PA 


Pa 


| 
NO 


Vid 


Colocation Server 


mulai dari 


Juga Tersedia 


@ Rack Solution 


@ Dedicated Server 


hbs ACCOUNTING Ser Ver 


Paket Software Accounting Lokal yang 10016 memakai 
teknologi Web Based 


- Integrated, Pembelian, Produksi (Manufacturing), 
Penjualan, Pajak (PPh, PPN), Multi Currency, Multi 
Warehouse, Neraca, Rugi Laba. 

Unlimited User, Unlimited Cabang, REAL TIME! 
Server Linux/Windows. Client Web Browser. 
Free SMS plugin dengan eSMSis, 


Heavy Duty SMS Ser Ver 
eSMSis Ver. 2.1 Nobie Plug: for your Applications 


WEB BASED, Internet Ready 

Support BULK SMS (sender Text) 

Easily connected to external database 

Multi GSM/CDMA Modems with Automatic Same Operators 
sending 

Unlimited Users/Groups/SubGroups 

Multi Users, User Ouota, 

SMS to Email, Email to SMS 


SMS Server & Gat 


Einuxindo 


Wisma SLIPLSU:te #4153 
Emaik Info@lmwando.com 
1. LeendiS Parman, Kav £ 

Jakarta 11480 


(021)5362390 
www.Linuxindo.com 


PROVEN ! Used by Hundreds of Multinational Companies. 


ket Lengkap, Ekonomis dan Professional termasuk Konsultasi, Maintenance 
Training & Setup 
IN Pengalaman lebih dari 5 tahun melakukan migrasi Linux untuk 
| perusahaan-perusahaan TBK/Multinasional 
nya butuh waktu 2 - 5 minggu saja (20 Servers, 1000 Desktop Terminals !!) 
pergunakan Linux Enterprise Bebas ! Tidak perlu bayar lisensi Linux 
Enterprise tahunan. 
Is Linux sehingga sudah sangat berpengalaman dalam melakukan migrasi 
Linux dengan cepat dan lancar tanpa menganggu proses bisnis sehari-hari, 


asa 


$ Paket A-Z Linux (PAKAZ) 


Linux C t & Fundamental 36 hours 
nux Concepi mental 
Linux System Administration £ s ida @ 5 lapak 
Linux Internet « Intranet Server nly : Rp.4.850. 5 
HA Linux Security Limited Seat - Small Class 
Ketik Info PAKAZ kiri SMG ke 0856 7771030 SMS Server powered by #SMSis (www.eSMSIs.com) 
an 


, Zimbra Collaboration Suite is a BEA email server solution with 
unigue features: 
je mail with shared public folders 16 hours 
ema from Global Address List «4 days @4 hours) 
Calendars 
nline document authoring and edit history ONLY : Rp. 2.950.000,- 
Instant Messaging & Tasks application Limited Seat !! 
tore attachments online in a briefcase 


PRAKTIK INSTAN 


Perintah instalasi LemonPOS. 


Menambah user vendor. 


POS dengan LemonPOS 


Aplikasi Point Of Sale berbasis open source dengan fitur yang 
mumpuni untuk membantu usaha kecil menengah agar mengelola 


usahanya secara profesional. 


Selama ini aplikasi yang difungsikan untuk melakukan 
perhitungan Point Of Sale (POS) atau sistem titik penju- 
alan Anda secara profesional sangat mahal harganya. 
Namun tidak untuk LemonPOS, memberikan banyak 
fitur, stabil, dan sudah 3 tahun berdiri menjadikan 
LemonPOS sebagai aplikasi POS yang cocok bagi usaha 
kecil menengah untuk memotong anggarannya dengan 
tepat. 


Instalasi Paket DEB 
Pada Ubuntu, jalankan perintah di bawah ini (Gambarl1) 
$ sudo apt-get install lemonpos lemonpos-data 
Biarkan proses instalasi selesai dan Anda akan meli- 
hat pada menu Applications | Office ada dua aplikasi 


Panduan Gambar 


Proses ekstrak LemonPOS. 


Menambah user klien. 


bernama lemon dan sgueeze. 
Setelah itu, Anda harus menginstal paket MyS@OL 
server untuk database aplikasi ini, dengan perintah : 
$ sudo apt-get install mysgl-server 
Pada saat menginstal myS@L, Anda akan diminta un- 
tuk memasukkan password dari user root sebagai admi- 
nistrator myS@L. Download file mysgl yang akan 
di-dump ke dalam database dari alamat 
http://sourceforge.net/projects/lemonpos/files/. 
Download file tarball lemonpos-0.9.2.tar.bz2, kemudi- 
an lakukan ekstrak dengan perintah di bawah ini (Gam- 
bar2): 
S tar -xvf 


Impor database dari file lemon mysgl.sgl pada direk- 


lemonpos-0.9.2.tar.bz2 


mane 


Menambah kategori produk. 


INSTAN 


tori hasil ekstrak ke dalam mysgl dengan perintah : 
$ sudo mysgl -u root -p « lemonpos/database re- 


sources/lemon mysgl.sgl 


Instalasi Paket RPM 
Instalasi paket rpm kali ini menggunakan Fedora Core 
12. Download terlebih dahulu dari alamat http://kde- 
apps.org atau yang sudah disertakan pada DVD. Instal 
juga paket dependensinya terlebih dahulu: 

# yum install gtcurve-kde4 

# yum install gcc 

# yum install gcc-c# 

Cek apakah mysagl-server sudah terinstalasi atau be- 
lum. Setelah semua dependensi selesai terinstal, lalu 
jalankan perintah: 

# rpm -ivh lemonpos-0.8-1.1386.rpm 

Paket LemonPOS akan terinstal pada sistem dan 

jalankan impor database dengan perintah: 
# cat lemon mysgl.sgl | mysgl -u root -p 

Masukkan password administrator mysgl dan 

jalankan LemonPOS dari menu Applications | Other. 


Konfigurasi Database 

Langkah pertama setelah instalasi adalah melakukan 

konfigurasi database, berikut langkah-langkahnya: 

@ Pertama, buka aplikasi sgueeze, dan klik tombol 
Setup pada pojok kanan atas. 

@ Setelah muncul jendela Configure, pilih menu Data- 


rani. GDONe9n 


www.infolinux.web.id 


base, dan isikan sesuai dengan konfigurasi database 
Anda (Gambar 3). 


Membuat Vendor 

Vendor adalah user yang dapat login ke dalam Le- 

monPOS. Daftarkan juga kasir Anda di sini. 

@ Klik menu Vendors pada sgueeze hingga muncul list 
user pada bagian kanan sgueeze. 

@ Anda dapat mengedit login admin atau menambah 
user, klik Add User untuk menambah user vendor. 

@ Isikan informasi yang dibutuhkan pada jendela User. 
Jika sudah selesai, klik OK (Gambar4). 


Mendaftarkan Client 

Klien yang didaftarkan adalah klien umum dan klien 

yang khusus, seperti klien yang mendapatkan diskon. 

@ Klik menu Clients dan pada halaman kanan muncul 
list klien. 

@ Pada jendela client editor, Anda dapat memasukkan 
data diri dari klien dan point atau diskon yang 
diberikan ketika klien berbelanja. Klik OK (Gambar 
Dn 


Menambah Kategori 

Sebelum Anda mendaftarkan produk yang akan dijual, 
buatlah kategori untuk masing-masing produk. 

@ Klik menu Categories. 

@ Klik Add Category dan pada jendela New Category 


E 
Esrf 
. 
2 
3 
t 


rona. DOreyu 


INFOLINUX 05/2010 33 


«car 


INSTAN 


masukkan nama kategori produk Anda, lalu klik OK 
(Gambar 6). 


Ukuran Produk 

Tentukan ukuran penjualan dari tiap produk, contoh 

kg, meter, satuan, dll. 

@ Klik menu Weights and Measures. 

@ Klik Add Measure untuk menambahkan ukuran jual 
produk Anda, sesuaikan dengan produk Anda, dan 
klik OK setelah selesai (Gambar 7). 


Pembelian Produk 

Daftarkan produk jualan Anda di sini. 

@ Klik menu Check In, pada jendela Purchase, masuk- 
kan kode, jumlah, sampai pajak produk Anda. 

@ Klik add this item dan produk akan langsung tampil 
pada list sebelah kanan (Gambar 8). 


Menjalankan LemonPOS 

Buka aplikasi LemonPOS dari menu Applications | Office. 

@ Masukkan login sesuai dengan informasi, pada saat 
menambahkan vendor (Gambar 9). 

@ Masukkan user admin dan password-nya adalah 
linux, atau vendor yang telah Anda buat pada 
langkah sebelumnya. 

@ Masukkan jumlah deposit di dalam mesin kasir An- 
da. Masukkan uang, kemudian klik OK (Gambar 10). 


Panduan Gambar 


'@lemagi 2- —— Change: 


ng 


rapi. GoOreyu 


2 HB 


uni 


. Sehe. DoTepa 0 


Total: 


rani. GDOreyu 


34 05/2010 INFOLINUX 


MAA stan ran . mart 


Melakukan Transaksi 

Lakukan transaksi penjualan dengan langkah-langkah 

berikut : 

@ Klik filter by category dan pilih kategori barang 
yang hendak dipesan oleh pelanggan. Jika sudah, 
klik produk dan informasi produk akan ditampilkan 
pada bagian bawah dan kiri (Gambar 11). 

@ Sesuaikan jenis pembayaran, apakah tunai atau 
menggunakan kartu kredit. Klik Cash untuk pemba- 
yaran tunai dan klik Card untuk pembayaran kartu 
kredit pada bagian Payment (Gambar 12). 

@ Anda akan melihat jumlah total dan kembaliannya, 
untuk mengubah jumlah pembelian klik dua kali @ty 
pada bagian sebelah kanan (Gambar 13). 

@ Pengubahan klien yang membeli pun dapat Anda 
atur pada bagian Client yang ada pada bagian 
bawah halaman (Gambar 14). 

@ Jika sudah selesai, klik icon Finish Transaction yang 
berwarna hijau pada bagian kiri. 

@ Anda ingin melakukan cek harga, klik icon Show 
Price Checker, masukkan kode produk, dan harga 
akan segera ditampilkan (Gambar 15). 


Menambahkan Uang Kasir 

Tambahkan uang deposit pada kasir Anda. 

@ Klik icon Cash In, isikan jumlah uang yang akan di- 
tambahkan ke dalam mesin kasir Anda (Gambar 16). 


| 

. 

- 

| 

hi 

ig 

| 

Li 
Total: Total: 
Change: Change: 


Data Mam Iran MOU 


Load 


www.infolinux.web.id 


PRAKTIK INSTAN 


9 water 
9 ame 
O protvcta 


9 negara 
O meryete and Montara 


9 wntara 


O con 


O ntt 


Mengatur format icon. 


Logout dari LemonPOS 

Anda ingin mengakhiri hari ini dengan menutup ap- 

likasi LemonPOS. 

@ Klik tanda silang berwarna merah pada bagian icon. 

@ Apabila diminta memasukkan password, gunakan 
password admin pada kolom yang sudah disediakan 
(Gambar 17). 


Laporan Penjualan 

Membuat laporan penjualan harian Anda. 

@ Buka sgueeze dan pada tampilan awal, Anda sudah 
dapat melihat tampilan report berbentuk chart dari 
produk Anda yang terjual (Gambar 18). 

@ Klik menu Transactions pada bagian kiri sgueeze 
dan Anda dapat melihat laporan transaksi yang telah 
terjadi (Gambar 19). 

@ Tampilkan laporan balance, klik pada menu 
Balances dan gunakan filter untuk laporan balances 
yang lebih detail (Gambar 20). 

@ Pengawasan uang cash in dan out, klik menu Cash 
Flow (Gambar 21). 


Troubleshooting 

Ada beberapa kesulitan ketika Anda melakukan in- 

stalasi ataupun pada saat Anda menggunkan Lemon- 

POS. Berikut sedikit tip yang dapat Anda perhatikan. 

1. Tampilan LemonPOS pada awal digunakan tampak 
tidak muat pada monitor Anda: 


2... tam 
LA AAN Lana 


bakat 
Lem .0 Kan Kwan aga 

K2 Kenam ana ad ca ag Kerana pend At Ld 
-” pasa 


13 mg. nah 


@ Pada bagian kiri LemonPOS, ada dua bagian 
menu yang terletak pada bagian atas dan bawah. 
Pengaturan dapat dilakukan dengan klik kanan 
pada kedua bagian menu, pilih Teks Position | 
Icons Only atau Text Only (Gambar 22). 

@ Kemudian pada bagian yang sama, Anda dapat 
melakukan pengaturan posisi dengan melakukan 
klik kanan pada kedua menu, pilih Orientation | 
Left atau Top (Gambar 23). 

@ Selesai dan tampilan LemonPOS Anda akan terli- 
hat rapi dan terlihat penuh pada layar Anda 
(Gambar 24). 

2. Apabila koneksi MyS@l Anda belum terhubung 
dengan baik dengan LemonPOS: 

@ Perhatikan apakah username mysgl yang bertu- 
gas untuk mengelola database lemondb. 

@ Pastikan password user MyS@L yang mengelola 
sudah dimasukkan dengan benar. 

@ Perhatikan juga isi dari database lemondb, apa- 
kah database tersebut sudah terbuat, dan di 
dalamnya sudah terdapat tabel-tabel. 

@ Apabila sudah benar, namun belum terkoneksi 
juga, coba cek apakah MyS@L Server pada sistem 
Anda sudah berjalan atau belum. 


Masih banyak hal-hal lain yang dapat Anda eksplora- 
si pada LemonPOS. Selamat mencoba! H 
Zaky Abdurrachman (zaky.abdurrachman @infolinux.co.id) 


MA 
Pn beta 


NA ar “ 
Tn Sa Han "semar Tenan RAN SN KN 
5 n—. wah «1 


Prop. oo... 


Mengatur posisi icon. 


Ll) 
? 

& 
" 


Por. DOraIA 


— 


ampilan awal LemonPOS. 


NETADMIN 


Opentiler: 


Bagian 2 dari 2 Tulisan 


Distro Khusus SAN/NAS 


ada artikel sebelumnya (Bagian 1), penulis telah menguraikan pembahasan 


mengenai proses instalasi distro Openfiler yang akan difungsikan sebagai 


Network Storage Management System. Pada edisi ini, kita akan melanjutkan 


pembahasan ke tahap konfigurasi SAN di Openfiler. 


Dalam uji cobaimplementasi Storage 
Area Network (SAN) berbasis 
iSCSI dengan Openfiler ini, penulis 
menggunakan sebuah komputer 
yang memiliki dua buah harddisk. 
Satu buah untuk sistem Openfiler 
dan satu buah harddisk lainnya 
akan digunakan sebagai harddisk 
atau volume yang akan dijadikan 
SAN storage, yang nantinya akan 
digunakan oleh komputer klien 
sebagai storage tambahan. 


1. Administrasi Opentfiler. 
Openfiler telah menyediakan 


antarmuka berbasis web (openfiler 
web administration tool) untuk 
administrasi sistem  Openfiler. 
Antarmuka berbasis web ini 
memberikan banyak kemudahan 
dalam pengoperasian dan 
administrasi sistem Openfiler. Untuk 
melakukan administrasi sistem 
melalui antarmuka berbasis web, 
Anda harus menggunakan aplikasi 
web browser, kemudian pada url 
address bar dari aplikasi web 
browser tuliskanurladdrress dengan 
alamat https://ip-address:446, pada 
halaman login masukkan username 


“openfiler, dan password sesuai 
password root yang ditentukan pada 
saat instalasi. (lihat Gambar 1). 

Jika username dan password yang 
Anda berikan benar, maka selanjut- 
nya Anda akan dihadapkan dengan 
halaman utama dari openfiler web 
administration tool (lihat Gambar 2). 
Halaman utama ini menampilkan in- 
formasi status dari sistem openfiler, 
seperti informasi tentang status dari 
perangkat keras sistem komputer 
openfiler Anda, network usage, memo- 
ry usage, dan mounted filesystem. 

Pada openfiler web administration 


Gambar 2. Halaman utama openfiler web administration tool. 


Gambar 3. Halaman volume group management. 


. .. : - o & a- 
aa -@—.— a—— - | laga Oma Gang c010 Paman 0 sana € nee mt 
opaniiker 
x 
maa Pama a Menragan Pa Ki - ida 
ha Me belasan bapak Ust, “ba naa Sama - Ian 
Ki 1 1 


Aa AA 


Gambar 4. Block device management. 


36 05/2010 » INFOLINUX 


Gambar 5. Create new partition. 


Gambar 6. Halaman edit partition. 


www.infolinux.web.id 


tool terdapat beberapa menu admin- 
istrasi sistem openfiler, yaitu pada tab 
menu utama. Pada tab menu tersebut 
terdapat menu Status, System, Volu- 
mes, @uota, Shares, Services, dan 
Accounts. 


2. Langkah implementasi SAN 
berbasis iSCSI. 

Berikut ini akan dijelaskan langkah 
langkah konfigurasi dan administrasi 
penerapan SAN berbasis iSCSI pada 
Openfiler. 


21 Manajemen Volume. 

Langkah pertama, menentukan 
harddisk (storage) dan membuat 
partisi yang akan digunakan sebagai 
SAN. Dalam artikel ini, penulis 
akan menggunakan manajemen 
penyimpanan LVM (Large Volume 
Management), agar memudahkan 
prosespengembanganspaceharddisk 
di kemudian hari. Untuk itu, langkah 
pertama adalah menentukan 
atau membuat volume group dari 
harddisk (block device) dengan 
memilih (mengklik) menu Volumes 
pada tab menu, dan selanjutnya 
akan muncul halaman seperti pada 
Gambar 3. Pada Gambar 3 terlihat 


dan untuk membuat volume group 
maka Anda harus membuat atau 
menentukan dahulu physical volume 
dengan mengklik hyperlink “create 
new physical vilumes” sebagaimana 
yang tampak juga pada Gambar 3. 
Anda dapat juga mengklik menu 
“Block Devices” pada bagian menu 
sebelah kanan “Volumes section”. 
Jika Anda memilih untuk meng- 
klik hyperlink “create new physical 
vilumes” atau mengklik menu “Block 
Devices” pada bagian menu sebelah 
kanan “Volumes section”, maka akan 
muncul halaman block device mana- 
gement yang akan menampilkan daf- 
tar block device (harddisk) yang ada 
pada sistem openfiler seperti tampak 
pada Gambar 4. Sebagaimana tam- 
pak pada Gambar 4, klik atau pilih 
disk /dev/hdb (harddisk kedua ini, 
pada contoh dalam tulisan akan di- 
gunakan sebagai SAN), dan selanjut- 
nya akan muncul halaman pengedi- 
tan dan pembuatan partisi harddisk 
seperti tampak pada Gambar 5. 
Seperti terlihat pada Gambar 5, 
tentukanlah partition type dengan 
tipe “physical volume”, kemudian 
tentukan nilai ending cylinder (nilai 
ini berelasi dengan nilai ukuran 


NETADMIN 


akan tampak halaman seperti pada 
Gambar 6. 

Langkah berikutnya adalah mem- 
buat volume group. Untuk itu, pilih 
atau klik menu “Volume Groups” 
pada “Volumes section”. Kemudian 
tentukan nama volume group (misal- 
nya: vgtes) yang akan dibuat, dan 
tentukan juga physical volume yang 
akan dimasukkan ke dalam volume 
group tersebut (lihat Gambar 7). 

Langkah selanjutnya adalah 
membuat logical volume, yaitu 
dengan memilih atau mengklik menu 
“Add volume” pada menu “Volumes 
section” (menu navigasi sebelah 
kanan). Dan akan tampak halaman 
“Add volume”, seperti tampak pada 
Gambar 8 dan Gambar 9. 

Sesuai pada Gambar 9, Anda 
harus menentukan nama dari logical 
volume yang akan dibuat (misal: 1v0), 
description, ukuran disk dari logical 
volume yang akan dibuat, serta tipe 
dari filesystem atau tipe volume (pilih 
iSCSI karena kita akan menerapkan 
SAN storage), kemudian tekan tom- 
bol “create” sehingga akan muncul 
halaman seperti pada Gambar 10. 


2.2 Manajemen Services. 


bahwa kali pertama sistem openfiler | space disk), kemudian tekan tom- | Openfiler menyediakan sejumlah 
belum memiliki volume group, | bol “Create” sehingga berikutnya | layanan (services), di antaranya 
- . 8 1- - . .. . “. .. z 
- a——- -”-- . — — 0 m— -- . . (3 .. g— Da ss - “- 0 —— - 
KN KU rr 
mmg | 5:5 & 
3 Ra AA 
Saman k/ Ta 
Gambar 7. Create a new volume group “vgtes'. Gambar 8. Add volume. Gambar 9. Create logical volume in volume group 'vgtes'. 
0. ..o.W— 0 .-000M-—— 0-0 0#M—— 
.— o - - -— @—— « —.— - - . “ - .- - 0 —— - - . - - . 9 —— - 
anaga De 1 www 
—-.— —— . Ta ea 
— 4— 


Gambar 10. Daftar volume dalam volume group “vgtes'. 


www.infolinux.web.id 


Gambar 11. Mengaktifkan service “iSCSI target server”. 


Gambar 12. Konfigurasi iSCSI target. 


INFOLINUX “ 05/2010 37 


NETADMIN 


dapat Anda lihat melalui menu 
“Services” pada menu utama 
(menu top navigasi), Terkait 
implementasi' SAN storage, Anda 
harus mengaktifkan terlebih dahulu 
service “iSCSI target server” dengan 
mengklik hyperlink “Enable” pada 
kolom “Modification”, sebagaimana 
tampak pada Gambar 11. 


2.3 Menentukan iSCSI Target. 

Setelah service iSCSI target 
server diaktifkan maka langkah 
selanjutnya adalah menentukan atau 
membuat iSCSI target dengan cara 
memilih atau mengklik menu “iSCSI 
Targets” pada menu “Volumes 
section”, sebagaimana tampak pada 
Gambar 12. 

Setelah menentukan atau mem- 
buat iSCSI, langkah berikutnya 
adalah memetakan iSCSI target yang 
telah dibuat dengan volume yang 
telah dibuat (telah ada). Sebagai 
contoh, kita akan memetakan iSCSI 
target  “ign.2006-01.com.openfiler: 
tsn.fc99e8b34e01” dengan volume 0 
(“dev/vgtes/1v0) seperti tampak pada 
Gambar 13. 

Langkah selanjutnya, menentu- 
kan network access control untuk 
mengizinkan network atau host agar 
dapat mengakses iSCSI target yang 
telah dibuat. 

Untuk itu masih pada halaman 
konfigurasi iSCSI target pilih atau 
klik menu “Network ACL”, kemu- 
dian tentukan nomor network yang 
bakal diizinkan dengan cara meng- 
klik hyperlink “Local Networks” 
seperti tampak pada Gambar 14 dan 
Gambar 15. 

Sampai di sini, proses konfigurasi 
dan administrasi implementasi Open- 


filer sebagai SAN via iSCSI telah 
berhasil. Untuk mencobanya, Anda 
membutuhkan komputer lainnya 
yang akan digunakan sebagai iSCSI 
initiator (yang bakal menggunakan 
iSCSI target). 


3. Mengakses iSCSI Target. 


Setelah selesai melakukan 
konfigurasi dan administrasi 
Openfiler, berikutnya kita akan 


melakukan konfigurasi di sisi klien. 


31 Instalasi dan Konfigurasi iSCSI Initiator. 
Agar komputer Linux Anda yang 
lainnyadapatmenggunakanopenfiler 
SAN storage (iSCSI target) maka 
komputer Linux Anda yang lainnya 
harus terlebih dahulu diinstal paket 
software iscsi-initiator-utils (untuk 
Debian atau Ubuntu gunakan paket 
open-isesi): 

# yum install iscsi-initiator-utils 

Sebelum Anda menggunakan iSC- 

SI target, cobalah Anda periksa daf- 
tar disk pada komputer iSCSI initia- 
tor (mula-mula hanya ada satu disk 
lokal, yaitu /dev/hda atau /dev/sda) 
dengan perintah berikut: 

# fdisk -1 

Disk /dev/hda: 


8589 MB, 8589934592 


bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1044 
cylinders 

Ura'tss coy inders Not o0e5 5125 


8225280 bytes 


Device Boot Start 
End Blocks Id System 
/dev/hdal x il 


Setelah iscsi-initiator-utils selesai 
diinstal, lakukan pengaktifan iscsi 
service, seperti berikut ini: 


service iscsi start 

chkconfig iscsi on 

Kemudian temukan target, den- 
gan perintah berikut ini: 

iscsiadm -m discovery -t 


sendtargets -p 192.168,56.101 


92.168.56.101:3260,1 ign.2006- 
01l.com.openfiler:tsn.fc99e8b34e601 

Dari perintah di atas disimpulkan 
bahwa iscsi target (openfiler) memi- 
liki nomor IP 192.168.56.101. Hasil 
dari perintah tersebut menunjukkan 
iSCSI target pada openfiler telah 
ditemukan. 

Selanjutnya, jika tidak ada kega- 
galan dalam proses discovery, lanjut- 
kan dengan me-restart service iscsi, 
seperti berikut ini: 

# service iscsi restart 

Lihat dan amati file log (/var/ 
log/messages), akan tampak adanya 
perangkat keras blok (disk) SCSI 
baru pada komputer iSCSI initia- 
tor, atau gunakan perintah “fdisk -1” 
maka Anda akan melihat sekarang 
disk pada komputer Anda menjadi 
dua buah: 

# fdisk -1 


Disk /dev/hda: 8589 MB, 8589934592 
bytes 
Disk /dev/sda: 536 MB, 536870912 


bytes 


Di sisi komputer initiator, saat 
ini sudah dapat menggunakan disk 
iSCSI target (Openfiler SAN storage), 
tentunya terlebih dahulu disk iSCSI 
target harus dipartisi, kemudian 
diformat dengan sistem file apapun. 

Sampai di sini, Openfiler telah 
berhasil difungsikan sebagai Storage 
Area Network (SAN). 8 

Henry Saptono (boypyt@gmail.com) 


1 


Gambar 13. LUN Mapping. 


38 05/2010 » INFOLINUX 


Gambar 14. Halaman network ACL. 


Gambar 15. Menentukan network ACL. 


www.infolinux.web.id 


| 


NN: 


as PAI 
“. Sl 
K5 


- dengn 


Warta Ekonomi 


Selasa, 15 Desember 2009 


Jakarta Convention Center - Jakarta 
Merak Room 


Government Award 2009 


Pemerintah Provinsi 


Pemerintahan Kabupaten / Kota 
Kementerian / Departemen 


Lembaga Pemerintah Non Departemen 
Direktorat Jenderal 


Para Juri Warta Ekonomi E-Government Award 2009: 
Budi Rahardjo (Pakar Security dan TI dari Institut Teknologi Bandung) 


Michael S. Sunggiardi (Pakar Wireless dan Chief Technology Officer PT Marvel Network System) 
Chandra Yulistia (Pakar Audit Sistem Informasi) 


James F, Tomasouw (Direktur Egov Institute) 


Richardus Eko Indrajit (Ketua Dewan Pengawas Internet Indonesia) 
Andi A. Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga) 


Achmad Djunaedi (Praktisi TI dan Dosen di Universitas Gadjah Mada) 


Elisa Lumbantoruan (Executive Vice President Corporate Strategy & Information Technology PT Garuda Indonesia) 


Tri Kuntoro Priyambodo (Pakar TI dan Dosen di Universitas Gadjah Mada) 


| 


& 


COMPNET 
penert Paripar toa werkng 


? 


WARNUX 


40 


Dartar Warnet Bergaasis LiNux Di INDONESIA 


DKI - Jakarta 


co... ...... ... LJ CJ .... ...... 


Alcatraz, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 
Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33, Jakarta Barat 
Home.Net, Meruya, Jakarta Barat 

Awaludin II, TanahAbang, Jakarta Pusat 

Garasi.Net, Jl. Taruna Raya No. 31, Jakarta Pusat 
Muara Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok G.V No. 476 
Johar Baru, Jakarta Pusat 

ComNet, Petukangan, Jakarta Selatan 

Flash.Net, Warung Buncit, Jakarta Selatan 

Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 

M-Net Open Source Internet, Jl. M. Kavling No.3 RT 
1/13, Kebon Baru, Jakarta Selatan 

NixNuxNet, Jl. Nangka No. 6 RT 2/5, Tanjung Barat, 
Jakarta Selatan 

@-Net, Jl. Raya Lenteng Agung, Gardu (Seberang UP), 
Jakarta Selatan 

Simpul, Mampang, Jakarta Selatan 

Tido's.Net, Kebagusan, Jakarta Selatan 

Warnet USS, Jl. Raya Pasar Minggu No.42 Durentiga, 
Jakarta Selatan 

AANet, Condet, Jakarta Timur 

Prima.Net, Kel. Makassar, Jakarta Timur 
WarnetKoe, Pondok Kopi, Jakarta Timur 

Fabian.Net, Latumeten II, Jakarta Utara 

AANet, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara 
Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a (depan Polsek) 
Tanjung Priok, Jakarta Utara 


awa Barat dan Banten 


Warnet Nidar, JL. Tentara Pelajar No. 19A, Banjar 
GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, Depan 
Politeknik Gizi Bandung 

HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, Cibaduyut, Bandung 
Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau (samping 
Alfamaret), Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi 

Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam No. 92-94 
Pondok Gede, Bekasi 

Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas I Kranji, 
Bekasi 

Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P No. 7 Bekasi 
Selatan, Bekasi 

Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B No. 23 Belakang 
Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 

Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan Tengah No. 23 
Dramaga, Bogor 

Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No. 1 Citeureup Cibinong, 
Bogor 

Game House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

JogloNet, Jl. Siliwangi No. 41 (SMKN 1 / ICT Center), 
Cianjur 
F&D INTERNET, Jl. Salak II Pondok Cina (belakang 
BSI Margonda), Depok 

Majao Computer, Pondok Petir, Sawangan, Depok 
R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 Depok Timur, 
Depok 
Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok Cina (belakang 
Stasiun UI), Depo ok 

Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII / 11A Gg. Senggol, 
FKM UI, Depo 
Warnet Orbital , Jl. Ir. H Juanda No. 53 Karawang 
Barat, Karawang 

Revonet, JL. K.H. Abdul Halim (Depan GGM/UNMA), 
Majalengka 
FriendsNet, Jl. Raya OTTISTA No. 20, Depan Rumah 
Sakit PTP VIII, Subang 

Warnet Naila, Jl. R.A. Kosasih Gg. Ampera 29, Ciaul, 
Sukabumi 


Biru.net, Jl. Angkrek No.74, seberang Gapura ke 
Kampus UNSAP, Sumedang 

O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, Tangeran, 
@uantum.net, Jl. Sunan Gunung Jati No 50, Ciledug, 
Tangeran 

@.net, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 42, Ciledug, 
Tangerang 


Starnet, Cimone, Tangerang 
Artanita , Jl. Cieunteung No 1 
Artanita| Tasikmalaya 

Citra (Koperasi Pegawai Telkom), Jl. Otista No. 06, 
sebelah Kantor Pos, Tasikmalaya 

Kharisma, Jl. Ampera No. 142, Depan SD Gunung 
Lipung, Tasikmalaya 
Warnet Salsabila I, Jl. Rajawali 105, Kp. Siluman, 
Cibeureum. Tasikmalaya 
Warnet Salsabila II, Jl. Kol. Abd. Saleh Cicurug Ojo 
— Cikalang,Tawang, Tasikmalaya 


2 A (Sebelah SMK 


Jawa Tengah dan Yogyakarta 
8- 


Adzkanet, Jl. Raya Pucang-bawang KM 4, Banjarnegara 
My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C ( (Gedung Perbain It.1) 
Sokaraja, Banyumas 
SPECTRUMNET, Jl. Kulon 598 Sudagaran Kecamatan 
Banyumas 

TopNET, Jl. Raya Jatilawang No. 16 Jatilawang, 
Banyumas 

Warnet 88, Jl. Jend. Gatot Subroto 155 Kecamatan 
Banyumas 

Warnet BC, Kompleks Terminal Karesidenan Banyumas 
Warnet Pigeon, Ruko KUD No. 04, Jl. Wates KM 10 
Sedayu, Bantul 

ICT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, Batang 


05/2010 " INFOLINUX 


Ot 000 


MegaNet, Jl. Merbabu 17 Boyolali (samping Rutan), 
Boyolali 

Cate Net, Jl. Setiabudi No. 17, Brebes 

Fuji Wamet, Jl. Raya Timur Jatibarang Kidul, Brebes 
FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 Dukuhturi 
Bumiayu, Brebes 

AJ-Net, Jl. Urip Sumoharjo 9b Limbangan, Cilacap 
Hastama-Net, Jl. Gerilya 88a Sampang, Cilacap 
PojokNET Internet Cafe, Jl. Tugu Barat No. 1 
Sampang, Cilacap 
Metrijaya Net Cafe, Jl. A. Yani No. 12 (Depan 
POLSEK) Adipala, Cilaca 
Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara Kudus, 
Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

Java Net, Jl. Duwet No. 4, Karangasem, Kartasura 
Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

Fir@.Net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B (Samping 
Asrama Akper Muhammadiyah), Kudus 

Tit@ Net, Jl. Juwana-Pati KM. 1 No. 2 (Hotel Graha 
Dewata Juwana), Pati 

WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 

KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 Purwoharjo 
Comal, Pemalang 

Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 

AlfaNET, Jl. Ahmad Yani No. 1b Lt. 2 Alfamart Depan 
Terminal, Purbalingga 

GaneshaNET, Jl. Piere Tendean No. 81 Selatan Alun- 
alun, Purbalingga 

ULIOS, Jl. Pujowiyoto 5 b, Purbalingga 

Banyu-Net, Jl. dr Soerparno No.18, Purwokerto 
Warnet 88, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 Berkoh, 
Purwokerto 

Dago7 Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, Purwokerto 
Naurah.Net, Jl. Kutoarjo - Ketawang Km. 6, 
Dukuhdungus, Grabag, Purworejo 

Alfa.Net, Parang Barong Sguare 14 Kav 04, Semarang 
Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, Semarang 
CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, Semarang 

Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko Banyumanik, 
Semarang 
GankbuntU Warunglnternet, Jl. Purwoyoso Ic No.30, 
Semarang 
GrandNet - 1, Jl 
GrandNet - 2, J 
Semaranj 
HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 31 Belakang 
RS Roemani, Semarang 

Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 

dolaNet, Jl. Indraprasta, dekat SPBU, Semarang 
nfoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, Semarang 
Magesen Internet Cafe, Jalan Patriot I H-77, Semarang 
Mataram, Jl. MT Haryono 294-296, Semarang 
Starcomp, Jl. Karangio Aa Semarang 
Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 

TrendNet, Jl Tirto Agung No. 13 Banyumanik, Semarang 
WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang (samping Cafe 
T uBu), Semarang 

Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, Semarang 
Warnet "Amanah, Jl. Raya Sukowati 640, Sragen 

A Ha 7 Comp, Jl. Raya Balamoa — Banjaran 20 
Pangkah, Tegal 

BIXnet, Jl. Pancakarya No. 19 Kajen Talang, Tegal 
BONeX, Jl. H. Samanhudi No. 33 Trayeman Slawi, Tegal 
Brug Abang 99 Warnet, Brug Abang Kajen Talang, Tegal 
BSC Net, Jl. Raya Karanganyar, Tegal 

Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 
Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, Tegal 
Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, Tega 
KSnetcafe, Jl. Abimanyu Kedungsukun, Tegal 
La Tanza Net, Jl. Samadikun Debong, Tega. 
Melati Net, Debong, Tegal 

Nasa Net, Jl. Nakula, Tegal 

Oase Net, Jl. Werkudoro, Tegal 
@ueen Warnet, Jl. Werkudoro, Tega. 
RedMouse Internet Cafe, Jl. Sumbodro No. 34, Tegal 
Soto 99 Warnet, Jl. Raya Talang, Tegal 

Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 Adiwerna, Tegal 
Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 
Wings Net, Tembok Luwung, Adiwerna, Tegal 

Happy Net, Jl. Gatot Subroto No. 15, Ungaran 
PoiNTER Multimedia, JL. Gatot Subroto 151, Ungaran 
Upnet, Jl. Maospati Raya No. 39, Pondok Babadan 
Baru, Selamarta, Babadan, Ungaran Timur 
NugrahaNet, Selomerto No. 150, Wonosobo 

i-KG.Net, Jl. Ngeksigondo No. 62 Kotagede, Yogyakarta 
o.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 


. Sirojudin No. 5 Tembalang, Semarang 
. Thamrin No. 12 Sebelah Pertamina, 


awa Timur dan Bali 


Bee Cyber Warnet & Hotspot, Perum Telang Indah 
Persada, Jl. Telang Indah Barat I No. 29 Telang, 
Kamal, Bangkalan 

Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 1), Blitar 
Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 

Setya Jaya Net, Jl. Panglima Sudirman No. 13, 
Bojonegoro 

SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, Gresik 
XNET, Ruko Pesona J awa B-3, Hi-Tech Sguare, Jember 
Zencate i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, Jombang 
Arnet, Jl. Welirang, Kediri 

At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, Kediri 

Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, Kediri 


@ Titanium.Net, Jl. KH. Wakhid Hasyim, Kediri 

@ Warnet Bima, Kediri 

@ Warnet Bina, Kediri 

@ Warnet ERA, Jl. Raya Kolak 21, utara MTs, depan 
ALKABA Swalayan, Kolak, Ngadiluwih, Kediri 

@ Warnet Evo, Kediri 

@ Warnet FastNet, Kediri 

@ Warnet Plus, Jl. Ahmad Yani, Ruko Stadion Brawijaya 
C-5, Kediri 

@ Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 32, Kediri 

@ Warnet Putra Surya Computer, Kediri 

@ Warnet AWF, Jl. Raya Sugio-Kedungpring, Sugio, 
Lamongan 

@ Warnet Maju Jaya, RT 03 RW 02, Siman, Sekaran, 
Lamongan 

@ Warnet SMK Wachid Hasjim, Parengan, Maduran, 
Lamongan 

@ TuxEdoe, Jl. Panglima Sudirman, Purwosari, 
Wonoasri, Caruban, Madiun 

@ Warnet Ubuntu, Jl. Raya Genengan No. 256 Rt/Rw 
03/09, Binangun, Pakisaji, Malang 

@ Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan Stadion Gajah 
Mada) Mojosari, Mojokerto 

@ Warnet Paradise, Jl. Raya Kemantren, Kec. Gedeg, 
Mojokerto 

@ Best.Net, Jl. Musing 633 Kauman, Bangil, Pasuruan 

@ F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil, Pasuruan 

@ Bluesky.net, Krajan 05/01, Desa Banjarsawah, 
Tegalsiwalan, Probolinggo 
ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, Surabaya 


R/ 
S 


P: 
Cc 
B 


S 


CA ...ccccccceococococasaa 


ec 


Gunung Kelua, Samarin 


Sulawesi 


ci 
D 
KampoengCyber, 


AE Net, Desa Man 
Hasil Flash Net, Jl 
P 


Toki Net, Jl. KH. 


iber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, Surabaya 
eepo.Net, Jl. Danakarya No.77 Surabaya 

Rungkut Asri Utara No. 9, Surabaya 
C Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 

hinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 


Warnet Smart Office, Karang Menjangan 72, Surabaya 
Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, Surabaya 


rompt.Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 

ore.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 

irejo, Kec. Merakuran, Tuban 

ina Tuban, Jl. Basuki Rahmat 73, Tuban 

. Basuki Rahmat No. 235, Tuban 
anet Com, Jl. Basuki Rahmat No. 320, Tuban 

udra Net, Jl. Basuki Rahmat No. 57, Tuban 

amim Net, Jl. Diponegoro No. 45, Tuban 

Musta'in No. 50, Tuban 

. Gn. Rinjani IXC No. 8, Denpasar, Bali 


iberty Cyber, Jl 


YOGA INTERNET 1, Jl. Patimura No 4, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 2, Jl. Gajah Mada 128, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 3, Jl. Raya Mengwitani, Badung, Bali 


alimantan 


link Internet Cafe, Jl. Adhyaksa Komplek Ruko Kayu 


Tangi Permai No R11, Banjarmasin, Kalsel 


iwank.net, Jl. Pramuka No. 15, RT/RW 29/10, Kel. 
a, Kaltim 


@ MECS, Jl.Mesjid Raya No.17 Sungguminasa, Gowa 
@ @mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C (samping 


B 


CA), Kendari 


@ Aromanet, Jl. D.I. Panjaitan No. 88 Lepo-lepo 
(samping Trakindo), Kendari 
@ Jelajah Net, House of Linux. Jl. Perintis Kemerdekaan 


VIII no. 2B, Makassar 


@ K-Sepuluh Net, OpenSourceNet Cafe, Jl. Perintis 


yA 


Kemerdekaan Km.10 No.36, Makassar 


ouphNet, Jl. Aroepala, Hertasning Baru B2 No.26 


(Samping Kampus STIKES Mega Rezky), Makassar 
Toraja.Net, Ruko O3, Jl 
Makassar 


. Perintis Kemerdekaan KM 12, 


enith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, Makassar 


Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan BCA), Manado 
Warnet Sintek (Sinjai Teknologi), Jl. Baso Kalaka No. 
0 Sinjai, Sulawesi Selatan 


Sumatera 


@ Jack.Net, Jl. Medan-Banda Aceh, Matangglumpang 


eT 
B 


Dua, Bireuen, 


Aceh 
arisa, Ruko Simpang Kantor Pos Keutapang, Aceh 
esar 


@ Opotumon, Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya No. 69, 


Kampung Pineung, Banda Aceh 
@ Mianova.Net, 


1. Hayatimahim No. 2 RT 20 RW 08 
anjungpandan Belitung, Bangka Belitung 


@ Homy.net, Citra Batam C.233 Batam Centre, Batam, 


Ss 


Kepulauan Riau 
@ Kaliber Net, Jl 
Kepulauan Riau 
Ulisa.Net, Jl. Cempedak No. 84 Dumai, Riau Daratan 
Kagaya.Net, Jl 


. Pemuda No. 22e Tanjungpinang, 


. Abdul Muis No. 9A, Jati, Padang, 
umbar 


@ AndiNet, Jl. Palembang Batas Kota, samping RM 


esehan Lumayan II, Muara Enim, Sumsel 


@ Delta.net, Jl. Mayor Ruslan III, Pasar Lama, Lahat, 


S 


umsel 


@ IndahNyo.net, Jl. Pelda Saibi No. 1/40 Nasional, 


P, 


rabumulih, Sumsel 


@ Kambangiwak.net, Jl. Palembang-Prabumulih KM 32 
depan Bank Sumsel, Inderalaya, Sumsel 


Ss 


Nikita.net, Jl. Jend. Sudirman, Simpang Muara Dua, 


amping Atlas, Prabumulih, Sumsel 


www.infolinux.web.id 


LP3T-NF 


infoenurulfikri.com - 


tinux 


(Profesional 


2 1pro 


120 Jam Orang 
(Si Dana firman 
Un Adninisralin 8 Security 
il Programming 


Tentukan 


Waktunya..! 


Tanyakan 


Discountnya.. 


Syarat dan ketentuan berlaku 


Hotline: 


Lembaga Pendidikan & Pengembangan Profesi Terpadu 


LP3T NURUL FIKRI Tae 


IT Training - IT Education 
NurulFikri.Com 


SMS Only: 


0816 1314 000 


Arena 


» GI Jum 
e PHP Standard 


@ PHP Advanced 
@ PHP Framework 
64KJam) 


e Java Fundamental 
e Java Web & JSF 
@ Java Framework 


» 0 Jum 
@e System Architecture 


e Installation Package Management 
@e GNU and Unix command, 
device, file system 
e File System Hierarchy Standard 
@ User interface & Desktop 


@ Administrative Tasks 

e Essential System Service 
@ Network Fundamental 
@e Security 


MN, 


DEPOK 


JAKSEL 
JAKTIM 
JAKBAR 


BEKASI 
BALIKPAPAN 


LP3T-NF 


www.nurulfikri.com - info@enurulfikri.com 


Email/ServerjEnterprise 


dengan | 
Collaboration Suite 


m Instalasi & Konfigurasi DNS Server 

m Pengenalan Komponen dan Paket Zimbra Collaboration Suite 
m Instalasi Zimbra Collaboration Suite 

m Konfigurasi dan Setting Zimbra Collaboration Suite Server 

m Konfigurasi Zimbra Collaboration Suite Client 

m Full Backup Zimbra Collaboration Suite 


Domain Controller 
Berbasis Samba dan OpenLDAP 


m Pengantar dan instalasi OpenLDAP 
m Konfigurasi OpenLDAP 

m Pengantar dan Instalasi Samba 

m Konfigurasi Samba PDC dengan backend OpenLDAP 
m Instalasi dan konfigurasi smbldap-tools 
m User management 

m Uji coba join domain 

m Backup & Restore 


Sl 


SINCE 1994 


Hotline: 
, 9139 4780 
' 3318 5441 


SMS Only: 


0816 1314000 


Lembaga Pendidikan & Pengembangan Profesi Terpadu 


LP3T NURUL FIKRI 


IT Training - IT Education 


Ap slopor Training Lin 
Open Source di Indon 


Npoca) Class 


Syarat Peserta: 
Peserta mampu mengoperasikan sistem linux tingkat dasar 
Mengerti mengenai jaringan komputer (TCP/IP) 


Tempat/Waktu: 


LP3T-NF Jakarta Timur 
Minggu, 9 Mei 2010 LP3T-NF Jakarta Selatan 
5 Jum'at, 14 Mei 2010 Kamis, 27 Mei 2010 


Minggu, 30 Mei 2010 
LP3T-NF Bekasi 

Sabtu, 22 Mei 2010 
LP3T-NF Depok 


Kamis, 27 Mei 2010 
Minggu, 30 Mei 2010 


LP3T-NF Jakarta Barat 
Kamis, 20 Mei 2010 
Sabtu, 29 Mei 2010 


LP3T-NF Cinere 
Kamis, 20 Mei 2010 
Sabtu, 29 Mei 2010 


Investasi: 
Rp. 750.000,- 
Free: 


Modul, CD Software, Blocknote, Sertifikat, 
Coffee Break # Makan Siang 


DEPOK 


JAKSEL 
JAKBAR ) 


JAKTIM 
BEKASI 
BALIKPAPAN 


TUTORIAL LIGHT TPD 


ighttpd merupakan web server berukuran relatif kecil, kaya fitur, ringan, 
cepat, dan telah digunakan oleh situs-situs web populer dengan ribuan hit per 
detik. Tak heran jika web server ini sudah banyak digunakan oleh sejumlah 
situs web populer, seperti YouTube.com dan Imageshack.us. 


Apabila Anda membutuhkan alter- 
natif web server selain Apache HTTP 
Server, maka lighttpd (http://www. 
lighttpd.net/) adalah salah satu pilih- 
an yang baik. Web server yang awal- 
nya dibangun oleh Jan Kneschke se- 
bagai proof-of-concept dari masalah 
c10k  (http://www.kegel.com/c10k. 
html, bagaimana menangani 10.000 
koneksi secara paralel dalam satu ser- 
ver) kini berkembang menjadi web 
server yang sangat populer. Situs-si- 
tus web super sibuk seperti images- 
hack.us dan youtube.com (pada saat 
tulisan ini dibuat) juga mengguna- 
kan lighttpd. 

Di dalam tulisan ini, kita akan 
membahas dasar-dasar bekerja de- 
ngan lighttpd sebagai user biasa. 
Sistem yang Anda gunakan mungkin 
telah terinstal Apache HTTP Server, 
dan ini mungkin tidak dapat digang- 
gu. Anda juga mungkin tidak ingin 
sistem menjadi kotor. 

Kita akan membahas konfigurasi 
mulai dari nol. Contoh-contoh kon- 
figurasi mencakup konfigurasi dasar, 
penggunaan module dan CGI (dengan 
Python dan PHP). Kompilasi dan ins- 
talasi juga akan dibahas. 


Instalasi 
Pada saat tulisan ini dibuat, ver- 
si terbaru lighttpd adalah 1.4.26. 


Download-lah source code-nya dari 
http://download.lighttpd.net/light- 
tpd/releases-1.4.x/lighttpd-1.4.26. 
tar.bz2. Kemudian, lakukanlah lang- 
kah-langkah berikut untuk mengin- 
stal lighttpd sebagai user biasa di 
/tmp/lighttpd: 
@ Extract source code, masuk ke 
direktori hasil extract: 
$ tar jxvf lighttpd-1.4.26.tar. 
bz2 
$ cd lighttpd-1.4.26 
@ Lakukan configure (sesuaikanlah 
prefix sesuai preferensi Anda): 
$ ./configure -prefix-/tmp/lighttpd 
Perhatikanlah pada saat selesai 
melakukan konfigurasi. Di bagian 
akhir, akan ditampilkan modul 


Du Har Yew Brormana Mapan Iron tw 


| rap M002mott OMA 


am da 


Index of /test/ 


Wana Let Modifiad sisa Type 


Parwet Directery Directory 


CN —--- — Ja 


dan fitur yang di-enable. Kita akan 
menggunakan mod dirlisting dan 
mod cgi dalam tulisan ini. Pasti- 
kanlah keduanya di-enable: 


Plugins: 


enabled: 
mod access 
mod accesslog 
mod alias 
mod auth 
mod cgi 
mod compress 
mod dirlisting 
mod evhost 
mod expire 


mod extforward 


“HS 


Directory Listing. 


42 05/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL LIGHTTPD 


Ta Dat Yew Dookreeta Weyate Toote New 

2 merag x 
pp - 2. IN han MocaMo POLO W Ki ah "EN so2e 
1-8: KAN SEN 


Halaman phpinfo() di lighttpd. 


mod fastcgi 

mod flv streaming 
mod indexfile 

mod proxy 

mod redirect 

mod rewrite 

mod rrdtool 

mod scgi 

mod secdownload 
mod setenv 

mod simple vhost 
mod ssi 

mod staticfile 
mod status 

mod trigger b4 dl 
mod userdir 

mod usertrack 


mod webdav 


disabled: 


mod cmil 
mod magnet 


mod mysgl vhost 


Features: 


enabled: 


auth-crypt 
compress-bzip2 
compress-deflate 
compress-gzip 
large-files 
network-ipv6e 


regex-conditionals 


disabled: 


auth-ldap 
network-openssl 
stat-cache-fam 
storage -gdbm 
storage -memcache 
webdav-locks 
webdav-properties 

@ Kompilasi: 

S make 
@ Instalasi sebagai user biasa: 


$ make install 


Konfigurasi: config1.conf 
Pertama-tama, siapkanlah terlebih 
dahulu file /tmp/index.html. File ter- 
sebut akan kita gunakan sebagai file 
index: 
chtml-» 
chead» 
ctitle»Welcomex/title» 
«/head» 
«body» 
WELCOME ! 
«/body» 
«/html» 


config1.conf 
Kemudian, buatlah sebuah file teks 
dengan nama configl.conf. Penulis 
menyimpannya di /tmp/config/con- 
figl.conf. 

File tersebut akan kita gunakan 
sebagai konfigurasi lighttpd. Berikut 
ini adalah isi file tersebut: 


server.port - 9000 


server.document-root - “/tmp/" 
index-file.names - (“Vindex.html", 
“index.htm") 

Jalankan lighttpd 


Untuk menjalankan lighttpd dengan 
file konfigurasi tersebut, berikanlah 
perintah berikut: 

$ /tmp/lighttpd/sbin/lighttpd -f 

/tmp/config/configl.conf -D 

2010502525 17/10772215 Toge 166) 

server started 

Opsi -D yang penulis gunakan 

menjadikan lighttpd berjalan di fore- 
ground. Untuk melakukan terminasi, 
tekanlah kombinasi tombol CTRL-C. 


Menguji 
Untuk menguji, arahkanlah browser 
Anda ke http://localhost:9000/ atau 
gunakan telnet seperti contoh beri- 
kut. Isi file index.html akan dikem- 
balikan: 

$ telnet localhost 9000 

Teya nge 127 OOT 

Connected to localhost. 

Escape character is ''1'. 

GET / HTTP/1.0 (x--ketik baris ini, 

akhiri dengan ENTER) 


HTTP/1.0 200 OK 

Content-Type: application/octet- 
stream 

Accept-Ranges: bytes 
Content-Length: 141 

Connection: close 

Date: Thu, 25 Feb 2010 09:02:21 GMT 
Server: lighttpd/1.4.26 


«html» 
chead» 
ctitle»Welcomex/title» 
«/head» 
xbody» 
WELCOME ! 
«/body» 
«/html» 


Connection closed by foreign host. 


Catatan: 
@ Untuk menentukan port server, gu- 
nakan: 
server.port - 9000 


@ Untuk mengatur document root, 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 05/2010 43 


TUTORIAL LIGHT TPD 


gunakan: 
server.document-root - “/tmp/" 
@ Untuk mengatur file index, guna- 
kan: 
index-file.names - (“index.html", 


“index.htm”) 


Konfigurasi: config2.conf 
Kita akan menggunakan modul mod 
dirlisting untuk menghadirkan fasili- 
tas directory listing. Pertama-tama, 
di document root, buatlah sebuah 
direktori dengan nama test: 

S mkdir -p /tmp/test 


config2.conf 
Kemudian, buatlah /tmp/config/con- 
fig2.conf dengan isi sebagai berikut: 


server.port - 9000 


server.document-root - “/tmp/" 
index-file.names - (“Vindex.html", 
“index.htm") 
server.modules - (“mod dirlisting”) 
daatnseingactiyatek enable 
Dan, jalankanlah lighttpd dengan 
perintah berikut: 


$ /tmp/lighttpd/sbin/lighttpd -f 
/tmp/config/config2.conf -D 
2010-02-25 17:28:51: (log.c.166) 
server started 
Arahkanlah web browser Anda ke 
http://localhost:9000/test/. Isi direk- 


tori /tmp/test akan ditampilkan. 


kera 


Web 2.0 


0 Faster Pam il 
0 COMET meete tocil mandor 
» Anya MO 


News 
14.26 - Chinese dragon 


KA 


Sevarity, apoed, com pamane. am Denitelity — al of imse Groeribe Betttpal (prem Beby) “deh mw rapkily redefirang 
aficiency adu wetmerver, an H Is designed and opilnkoedi Per high performance eminem. ti 0 mani 
memory footprat con par pel he other wetesernvann. efTeotiee mama pemeng Of Live opa bone and advanced feature set 
Yam GT, SOGI, Anti, Ontpus-Com proses, URL-Iewriting and many mor) Ugiittpat bs Oke perfoet sebutkan Gor 
(very server ikat Ie saferiag bond protieres. Aset taat of li is Open Semrce Ikocmvedi mender Ih revisne Ine 


Igbatpat perwere sevenal popelar Wet 20 sites Mke 9 waTutm, mikipmstis san mertes Bis high spcod keinfrmstreetere 
albowa Uaran ba sombe severad Unnee betber aitih Oke came hardware Ikan with alternatine meteran 


Vine net wet server ami ita dervebopamrat train Create a weberver wMik Live menda cf Ular Petare meet han ten kai 


Its event-drtven erebibectate In optie kendi for a targe mamber of parut connection Ukcepeadvet mike ln 
In por taat For bigh performance AJAN appikentbame. 


Catatan: 
@ Untuk menentukan modul web 
server, gunakanlah: 


server.modules - (“xmodule1l»", 
“cmodule2»",...) 
server.modules - (“mod 
dirlisting”) 
@ Untuk meng-enable direktori 
listing: 
dnralnstingactivater enable" 


Konfigurasi: config3.conf 
Di bagian ini, kita akan mengak- 
tifkan modul cgi dan mengassign: 
@ “py: ditangani oleh /usr/bin/py- 
thon. 
@ “php: ditangani oleh /usr/bin/ 
php-cgi. 
Dengan demikian, kita bisa mem- 
bangun aplikasi web dengan PHP dan/ 
atau Python, dengan mekanisme CGI. 


config3.conf 
Buatlah /tmp/config/config3.conf, de- 
ngan isi sebagai berikut: 


server.port - 9000 


server.document-root - “/tmp/" 
index-file.names - (“index.html", 
“index.htm") 


include ncegi 1cont" 
Di dalam file config3.conf tersebut, 
kita meng-include file konfigurasi 


r NGERI 


Situs web lighttpd. 


lain, yaitu cgi.conf, yang tersimpan 
pada dirname dari file konfigurasi 
config3.conf (/tmp/config/cgi.conf). 


cgi.conf 


server.modules #- (“mod cgi") 


cgi.assign 4- ( 
N.py" -» “/usr/bin/python", 
“.php" -- Wusr/bin/php-cgi" 
) 


Itmpi/test.php 
phpinfo(): 


ES 


Itmpi/test.py 


#!/usr/bin/env python 


print “Content-type: text/plain" 
print 


print “HALO DARI PYTHON” 


Menguji 
Jalankanlah lighttpd, dengan perin- 
tah berikut: 

S /tmp/lighttpd/sbin/lighttpd -f 

/tmp/config/config3.conf -D 

2010-02-25 17:36:52: (log.c.166) 

server started 

Kemudian, arahkan web browser 

ke http://localhost:9000/test.php dan 
http://localhost:9000/test.py. — Hasil 
pemrosesan dari masing-masing test. 
php dan test.py akan dikembalikan. 


Catatan: 
@ Untuk menginclude file, kita guna- 
kan include: 
Include Negi “cone” 
@ Untuk menambah modul yang di- 
aktifkan: 


server.modules #- (“MODULE»") 


server.modules #- (“mod cgi") 

@ Spesifik untuk CGI, kita mengatur 
“php agar ditangani oleh /usr/ 
bin/php-cgi dan “.py agar ditanga- 
ni oleh /usr/bin/python: 

cgi.assign t- ( 
NP” —» “/usr/bin/python", 
2 php” —- “Vusr/bin/php-eg3" 
,- 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


44 05/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL ZIMBU 


imbu adalah bahasa pemrograman yang dibangun oleh Bram Moolenaar, yang 
juga dikenal sebagai pembuat Vim. Meski tergolong baru, Zimbu memiliki 
sejumlah hal yang menarik. Seperti apa bahasa pemrograman yang dihasilkan 
oleh seorang Bram Moolenaar? Silakan ikuti artikel berikut. 


Dengan mempelajari berbagai ba- 
hasa pemrograman yang ada (Java, 
Python, C, C-4, D, Ruby, Boo dan 
Groovy), menggabungkan kelebihan 
mereka dan menghindari kekurang- 
annya, serta memasukkan beberapa 
ide baru, Bram Moolenaar membuat 
bahasa Zimbu (zimbu.org). 

Sebagai pengguna Python, penu- 
lis sudah sangat nyaman, bahagia, 
dan tenteram. Dalam kondisi dimana 
Python tidak bisa digunakan, penu- 
lis akan menggunakan C. Walau- 
pun senang membaca-baca tentang 
bahasa pemrograman baru, penulis 
umumnya tidak terlalu tertarik un- 
tuk tahu lebih dalam. 

Tapi, ketika berkenalan dengan 
Zimbu, penulis merasa cukup terke- 
san. Banyak hal yang cukup mirip 
dengan Python (sintaks, tipe data, 
konsep). Bram Moolenaar memang 
menyukai cukup banyak hal dari 
Python. Dan, barangkali tidak ber- 
hubungan langsung, Bram Moolenaar 
dan Guido van Rossum (pembuat Py- 
thon) sama-sama berasal dari negara 
yang sama: Belanda. 

Hal yang menarik dari Zimbu 
menurut penulis adalah: compiled 
(saat ini: konversi zimbu ke C, lalu 
dikompilasi dengan C compiler), 
pengaturan memory otomatis, tidak 
bergantung pada runtime berukuran 


besar, dan jalan di berbagai sistem. 
Rasanya, penulis bisa melupakan C 
suatu hari nanti :) Sayangnya, Zimbu 
saat ini masih dalam pengembangan. 

Di dalam tulisan ini, mari kita 
sama-sama melihat beberapa as- 
pek dari bahasa Zimbu. Kita akan 
melihat input/output sederhana, per- 
ulangan, seleksi, prosedur, fungsi, 
berbagai tipe data menarik, class, 
berbagai modul, pembuatan modul, 
sampai membangun web server dan 
kombinasi dengan bahasa C. 

Tulisan ini tidak dimaksudkan se- 
bagai referensi, namun lebih kepada 
pengenalan fitur. Sebagai contoh, 
alih-alih membahas semua sintaks 
perulangan yang ada, penulis men- 
contohkan perulangan for dan while. 

Semua contoh di bangun di atas 
Singkong Linux 1.0 (noprianto.com/ 
singkong.php), dengan Zimbu versi 
2010 03 21. Semua program dilisen- 
sikan GPL. 


Kompilasi 
Download-lah Zimbu dari http://zim- 
bu.googlecode.comi/files/zimbu 2010 
03 21.tgz, dan simpanlah ke /tmp. Ke- 
mudian, lakukanlah langkah-langkah 
berikut untuk melakukan kompilasi: 
S tar zxvf zimbu 2010 03 21.tgz 
$ make bootstrap 


cc -0 zimbu zimbu.c 


Di dalam direktori aktif, kita akan 
menemukan program Zimbu. 

Source code program Zimbu yang 
kita tulis bisa disimpan di manapun. 
Kita akan memanggil Zimbu dengan 
cara berikut: 

$ /tmp/zimbu 2010 03 21/zimbu 
Missing source file argument 

Usage: /tmp/zimbu 2010 03 21/zimbu 
I--helpl Iflags| source.zu I-x arg 


sal! 


Beberapa Aturan Dasar 

Berikut adalah beberapa aturan da- 

sar Zimbu: 

@ Ekstensi nama file untuk source 
code program Zimbu adalah .zu. 

@ Zimbu merupakan bahasa yang 
case sensitive. 

@ Keyword Zimbu dituliskan dalam 
huruf kapital. 

@ Entry point program adalah fung- 
si MAIN/). 

@ Tidak diperlukan titik koma (:) 
untuk mengakhiri statement. 

@ Tidak ada awal blok. Yang ada 
adalah akhir blok, menggunakan 
karakter |. 

@ Zimbu merupakan bahasa object- 
oriented, walau mendukung tipe 
sederhana. 

@ Modul-modul standar langsung 
tersedia, dan tidak perlu diimpor. 

@ Komentar diawali dengan #. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 05/2010 45 


TUTORIAL ZIMBU 


"ve raman 


CANeana VAN Tag MT AA EL A1 OA MENATA MA ATA LAI TAI 
Dannan ane ani an 00 tm Maa Latan 


MENU Pa Tea 


Dmna | nana 0 La Ma Maag Ananta Lan 


an ema ia 
Lada ce Ma Lea Pangan Kang Let 


ena Manuea Tete 


| KN an periontontnMoreoeinineeninlon Kowe 


0. 


dalan | 


Halaman situs web Zimbu. 


hello.zu: Hello World 
Berikut adalah contoh Hello World 
dalam bahasa Zimbu: 

#Hello World 


FUNC int MAIN() 
IO.write (“Hello World/n”) 
RETURN 0 

) 

Berikanlah perintah berikut ini 
untuk melakukan kompilasi (opsi -v 
untuk verbose): 

$ /tmp/zimbu 2010 03 21/zimbu -v 

hello.zu 

hellonzu MParsing, 

hello.zu: Check imports... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 

iomodule.zu: Parsing... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 

iomodule.zu: Check imports... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 


iomodule.zu: Pass 1... 


/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 
iomodule.zu: Pass 1 done. (220 
undefined symbols) 
hellonsu Mason 


hello.zu: Pass 1 done. (220 undefined 


symbols) 
hellorzus Check imposzts. 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 
sysmodule.zu: Parsing... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 
sysmodule.zu: Check imports... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 
sysmodule.zu: Pass 1... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 
sysmodule.zu: Pass 1 done. (9 
undefined symbols) 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 


Dokumentasi Zimbu. 


iomodule.zu: Check imports... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 
iomodule.zu: Pass 2... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 
iomodule.zu: Pass 2 done. 
hello.zu: Pass 2... 


hello.zu: Pass 2 done. 


symbols) 


hello.zu: 


(9 undefined 


Cheekimpostsse 
/tmp/zimbu 2010 03 21/1lib/ 
sysmodule.zu: Check imports... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 

sysmodule.zu: Pass 2... 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 
sysmodule.zu: Pass 2 done. 
/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 
iomodule.zu: Skipping 
hellosuMPassnan 
hello.zu: Pass 3 done. 
hello.zu: 


/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 


Generating C code... 


sysmodule.zu: Generating C code... 

/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 

sysmodule.zu: Done. 

/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 

iomodule.zu: Generating C code... 

/tmp/zimbu 2010 03 21/lib/ 

iomodule.zu: Done. 
hello.zu: Done. 
Executing compiler: cc -g -o “hello” 

“hello” 

Bisa kita lihat, setelah semua 
pemeriksaan selesai dilakukan, file 
hello.c akan dihasilkan. Contoh 10 
baris terakhir hello.c: 

SNtai! hellone 
int Fmain() ( 
Sstack “stack - ZstackDeeper(): 


int sidx - stack-»stackIndex: 


Zantret 
aer 5 Ok 
(stack-»stackEntries Isidx| - 65, 
MIOmodule Fwrite( “Hello World/n")): 
Tee 5 Ok 
-- (stack-»stackIndex) : 
ASEUAN SEA 
) 
Dan, pada akhirnya, binary hello 
akan dihasilkan: 
S file hello 
hello: ELF 32-bit LSB executable, 
Intel 80386, version 1 (SYSV), 
dynamically linked (uses shared 
libs), not stripped 
Kebutuhan pustaka program hel- 
lo: 
$ ldd hello 
linux-gate.so.1 -» (Oxffffe000 
labor soek--/Tub/a beso16 
(0xb7dfb000) 
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f54000) 
Menjalankan program hello: 
$ ./hello 
Hello World 


Catatan: 
@ MAIN() adalah fungsi utama. 
@ Deklarasi fungsi: 
FuncxType» (Type, Type) func 
@ Fungsi MAIN() mengembalikan int: 
RETURN 0 
@ IO merupakan modul untuk input/ 
output. Tidak perlu diimpor. 
@ IO.write() akan menulis ke stdout. 


Untuk pembahasan berikutnya: 
@ Cara kompilasi program tidak 
akan dibahas lagi. 


46 05/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL ZIMBU 


@ Menjalankan program akan di- 
lakukan apabila diperlukan saja. 

@ Pada saat menjalankan program, 
diasumsikan binary telah terben- 
tuk dari kompilasi. 


input.zu, input 2.zu: contoh input 


input.zu 
Dalam input.zu, kita akan memba- 
ca satu byte dan menampilkan byte 
yang terbaca: 

FUNC int MAIN() 


int c - IO.readBytel) 
IO.writeByte (c) 


RETURN 0 


Menjalankan program: 
Selaput 
cKetik a, diikuti enter» 


a 


input 2.zu 
Dalam program ini, kita akan me- 
minta input satu baris dan me- 
nampilkannya: 

FUNC int MAIN() 


IO.write(“Masukkan nama: “) 
string a - IO.stdin.readLine() 


IO.writeLine (“Anda memasukkan: 


2 na 


RETURN 0 
| 
Menjalankan program: 
$ ./input 2 
Masukkan nama: spongebob sguarepants 
«diketik, akhiri dengan enter» 
Anda memasukkan: spongebob 


sguarepants 


Catatan: 

@ a merupakan variabel dengan tipe 
string. 

@ Untuk membaca satu baris dari 
stdin, kita menggunakan: IO.stdin. 
readLinel). 

@ Untuk menulis ke stdout, dileng- 


kapi newline, kita menggunakan: 
IO.writeLinel). 

@ Untuk menggabungkan string, 
kita menggunakan operator. 


if.zu: contoh seleksi 
Berikut adalah contoh if pada Zimbu: 


FUNC int MAIN() 
int c - IO.readBytel) 


IF c -—- 'a' 
IO.writeLine (“Anda 
memasukkan a") 
ELSE 
IO.writeLine (“Anda tidak 


memasukkan a") 


) 


RETURN 0 
) 

Menjalankan program: 
5 a/felit 
«Tekan a, diikuti enter» 


Anda memasukkan a 
for.zu, while.zu: contoh perulangan 


for.zu 
Berikut adalah contoh perulangan 
dari 1 sampai 5: 

FUNC int MAIN() 


Intsa 10 


FORsaWENNI TOR5, 


IO.writeLine (“Halo”) 


RETURN 0 


while.zu 
Program akan menjalankan program 
date dengan SYS.shell() dan mencetak 
hasilnya, dengan delay 1 detik: 

FUNC int MAIN() 


WHILE TRUE 


SYS.shell (“date”) 
SYS.sleepSec (1) 


RETURN 0 


Catatan: 

@ Dalam contoh ini, kita menggu- 
nakan modul SYS. 

@ Untuk menjalankan program 

eksternal, kita bisa gunakan SYS. 

shell(). 


@ Untuk menunda eksekusi, kita 
bisa menggunakan SYS.sleep- 
Sec/). 


@ Untuk keluar dari program, tekan 
Ctrl-C. 


proc.zu: contoh prosedur 
Zimbu mengenal istilah prosedur dan 
fungsi. Berikut adalah contoh definisi 
dan pemanggilan prosedur: 

PROC proc1() 


IO.writeLine (“proc1") 


FUNC int MAIN() 
proel) 
RETURN 0 


Catatan: 

@ Deklarasi prosedur: 
Proc(Type, Type) proc 

@ Pemanggilan prosedur: 


proc(arg, arg) 


func.zu: contoh fungsi 
Zimbu mengenal istilah prosedur dan 
fungsi. Berikut adalah contoh definisi 
dan pemanggilan fungsi: 
FUNC int kuadrat (int x) 
RETURN xXx “ x 


FUNC int MAIN() 
int i - kuadrat (10) 
IO.writel(i) 
RETURN 0 


class.zu: contoh class 
Berikut adalah contoh definisi class, 
pembuatan objek, dan cara bekerja 
dengan objek: 
CLASS Classl 
PROC Sfunc1() 


IO.writeLine (“func1”) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX s 05/2010 47 


TUTORIAL ZIMBU 


FUNC int MAIN() ) 


Class1 cl - NEW() PROC test1() 


CT .tune1() RETURN 0 IO.writeLine (“test1”) 
) ) 
RETURN 0 
) mod arg1.zu: contoh penggunaan module ARG ) 
Dalam program berikut, kita akan Kita akan menggunakan modul 
Catatan: mendapatkan (dan mencetak ke std- | yang dibuat pada mymodule user. 


out) semua argumen yang diberikan | zu: 
oleh user ketika menjalankan pro- 
gram. Untuk itu, kita memperguna- 


@ Bram Moolenaar mencoba meng- 
hindari definisi seperti berikut 
(pada Java): 


IMPORT “mymodule.zu" 


SomeModule.MyClass v - new kan modul ARG. FUNC int MAIN() 
SomeModule .MyClass () : FUNC int MAIN() MyModule.test1 ( 
@ Sehingga, kita bisa menggunakan RETURN 0 
cara seperti ini: FOR i IN ARG.getList () ) 
Class1 cl - NEW() IO.writeLine(i) 
@ dan bukan: ) Catatan: 
Class1 c1 - NEW Class1() @ Untuk mengimpor modul, guna- 
RETURN 0 kan IMPORT 


tyle list.zu: contoh tipe data list ) 
Zimbu mengenal tipe data list seperti 
halnya Python. Penulis sangat berba- 


httpserver.zu: Membuat web server dengan 
Zimbu 


Menjalankan program: 
$ ./mod arg1l halo apa kabar patrick? 


hagia Zimbu memiliki fitur ini: halo Berikut adalah contoh membuat web 

FUNC int MAIN() apa server dengan Zimbu. Ketika user 

istestring» list1 - (“halo”) kabar mengunjungi port 9000 dari web 

istl.add (“apa kabar") patrick? browser, dan mengakses /, program 

istl.add (“semuanya”) akan mengembalikan tulisan “Hello 
Catatan: World: 


asbsane insta IB22 45, 


132 


FOR 1 IN listl 


IO.writeLine(i) 


FOR 1 IN list2 


IO.writeLine(i) 


RETURN 0 


type dict.zu: contoh tipe data dictionary 
Sama seperti python, Zimbu juga 
mengenal dictionary: 
FUNC int MAIN() 
daetesering, Mstringo detil 
NEW () 
dictl.add (“name”, “zimbu") 
dictl.add(“cool", “yes") 
FOR i IN dictl.keys() 
TOrwl teling( UN 


(husen leu |) 


@ Mendapatkan semua argumen dan 
menyimpannya ke list: 
ARG.getList () 


mod sys.zu: contoh penggunaan modul SYS 
Sebelumnya, kita telah berkenalan 
dengan modul SYS lewat SYS.shell/) 
dan SYS.sleepSec(). Dalam contoh 
berikut, kita akan menggunakan 
modul ini untuk mendapatkan envi- 
ronment variable: 
FUNC int MAIN() 
string home - SYS.getEnv (“HOME”) 
IO.writeLine (home) 
RETURN 0 
) 
Menjalankan program: 
$ ./mod sys 
/NOP/home 


mymodule.zu, mymodule user.zu: membuat 
modul sendiri 
Kita dapat membuat modul sendiri. 
Sebagai contoh, kita membuat modu- 
le MyModule yang disimpan dalam 
mymodule.zu: 

MODULE MyModule 


contoh satu reguest): 


net: 


FUNC int MAIN() 
HTTP.Server srv - NEW(9000) 


HTTP.StringServlet ss — 
NEW (“Hello World”) 
ss.addPath(“/") 


srv.addServlet (ss) 
srv.start () 


WHILE TRUK 


) 


RETURN 0 


5 


Menjalankan program (dengan 
$ ./httpserver 

Received HTTP reguest GET '/' 
version: 'HTTP/1.0' 

Sending HTTP response 200 


Koneksi ke port 9000 dengan tel- 


S telnet localhost 9000 


"teyang 1200 


48 05/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL ZIMBU 


Connected to localhost. 
Escape character is Dahan 
GET / HTTP/1.0 (diketik) 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/html: 
charset-UTF-8 
Content-Length: 11 


Hello WorldConnection closed by 


foreign host. 
with c.zu, with c 2.zu: kombinasi dengan C 


with c.zu 
Dalam fungsi MAIN(), kita meng- 
gunakan kode program C untuk per- 
ulangan dan penggunaan system): 
FUNC int MAIN() 

ane GL ah 

for (i-0: ic-10: i44#) 

( 


printf (“Hello World $dln”, 


system(“date”): 


RETURN 0 
) 
Menjalankan program: 
./with c 
lo World 


Ko) 


World 


Ko) 
- 
Oo 


World 


Ko) 
- 
Ko 


World 


Ko) 
- 
Oo 


World 
World 


Ko) 
b 
Oo 


World 


Ko) 
- 
Oo 


World 


Ko) 
b 
Oo 


World 


0) 
(3 
ke) 
Kon Koon PIN Koni Nonn Kisi KCoN ton Kan ka 


World 


PAN Na MeaN Keag Keal Keam Ke Mam Maa Kes Maa Ka 
fo) to) 
tb tb 
le) ke) 


lo World 10 


Ko) 


Fri Mar 26 18:55:55 WIT 2010 


Catatan: 

@ Teks antara »»» dan «« akan 
dikopi apa adanya ke file .c yang 
dihasilkan. 


with c 2.zu 
Dalam contoh ini, kita mendeklara- 
sikan sebuah variabel di Zimbu, ke- 


mudian meng-assign sebuah nilai 
kepadanya. Variabel tersebut kemu- 
dian kita lewatkan ke kode program 
C dengan Yoxvar» Yo: 
FUNC int MAIN() 
amtsa—10 


printf (Wariabel dari Zimbu: 
sdln", Sas): 


AAA 


RETURN 0 
) 

Menjalankan program: 
5 /wlkh ec 2 
Variabel dari Zimbu: 10 


ZWT: Zimbu Web Toolkit 
Zimbu datang dengan fitur untuk 
menghasilkan kode JavaScript, ber- 
guna untuk pemrograman web. Kare- 
na keterbatasan sumber daya, penu- 
lis belum sempat mengeksplorasi 
fitur menarik ini. Bagaimana Zimbu 
menurut Anda? Menarik, bukan? & 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


5 k 
, » s 
N 
1ogge: pANA « . 
dijaminmurah share hosting, reseller hosting, vps server & domain registration 
HUBUNGI KAMI : -. 

Phone 
(021) data center : IIX, usa, singapore | control panel : ple 


FAX (021) 53154913 
emal : sales@dijaminmurah.com 


asp.net | database : mySOL, postgreSOL, MSSOL, | 


TUTORIAL LIGHT TPD 


ighttpd adalah web server yang relatif kecil, kaya fitur, ringan, dan cepat. 
FastCGI merupakan interface platform-independent dan server-independent 
antara web server dan aplikasi web. Di tulisan ini, kita akan membahas 


konfigurasi FastCGI pada Lighttpd. 


Dalam tulisan “Dasar-dasar bekerja 
dengan Lighttpd”, kita telah mem- 
bahas dasar-dasar bekerja dengan 
lighttpd, mulai dari kompilasi, kon- 
figurasi dasar sampai penggunaan 
CGI, dimana aplikasi-aplikasi CGI 
dibangun dengan Python dan PHP. 
Untuk kebutuhan konten dinamis 
dengan traffic rendah, konfigurasi 
tersebut sudah cukup. 

Ketika traffic berkembang men- 
jadi semakin tinggi maka penggu- 
naan CGI menjadi kurang cocok. Hal 
ini disebabkan karena pada CGI, web 
server akan menjalankan program 
yang telah ditentukan setiap kali re- 
guest diterima. Anda bisa bayangkan 
apabila program dibangun dengan 
Python. Untuk menjalankan satu 
script, sistem perlu menjalankan in- 
terpreter Python, dan kemudian in- 
terpreter akan menjalankan script 
tersebut. Apabila di dalam script ter- 
dapat akses ke database server, atau 
pekerjaan berat lain maka resource 
yang terpakai akan semakin besar. 
Dan, jangan lupa bahwa eksekusi 
program ini akan dilakukan ber- 
ulang-ulang. 

Apabila kita tetap ingin meng- 
gunakan Python (atau bahasa in- 
terpreted lainnya), ada baiknya kita 
menggunakan FastCGI (http://www. 
Jastcgi.com/). Eksekusi interpreter 


yang berulang-ulang tidak lagi di- 
perlukan. Program hanya cukup di- 
jalankan satu kali saja dan menunggu 
di belakang. Koneksi database, apa- 
bila ada, juga hanya cukup sekali. 

Lighttpd sepenuhnya mendukung 
FastCGI. Di dalam tulisan ini, kita 
akan menggunakan aplikasi web 
yang dibangun dengan Python dan 
web.py (webpy.org). Tulisan tentang 
web.py bisa Anda temukan pada In- 
foLinux edisi Mei 2009 (web.py tidak 
dibahas lagi dalam tulisan ini). Benar 
bahwa web.py datang dengan web 
server internal. Tapi untuk website 
dengan traffic tinggi, lebih disaran- 
kan untuk menggunakan web server 
powerful seperti Apache HTTP server 
atau lighttpd. 

Pastikan web server diinstal pada 
/tmp/lighttpd, dan akan dijalankan 
oleh user biasa. Berikut adalah isi / 
tmp/lighttpd di sistem penulis: 

$ Is -1 /tmp/lighttpd/ 
lib/ 
sbin/ 


share/ 


Aplikasi Web 
Sementara, tinggalkan dulu lighttpd. 
Kita buat terlebih dahulu aplikasi 
web. Aplikasi disimpan pada /tmp/ 
app. 

Buat dan masuk ke direktori / 


tmp/app: 
$ mkdir /tmp/app 
$ cd /tmp/app 
Buat program utama, disimpan 
pada hello.py: 
#!/usr/bin/env python 


import time 


import web 


urls — ( 


NN andex, 


app - web.application(urls, 


globals ()) 


class index: 
def GET(self): 
ret - 'Hello World! ($s) 
$ (time.ctime()) 


netusaNtet 


air name —— 


app.run () 

Program hello.py akan menampil- 
kan tulisan Hello World diikuti oleh 
waktu aktif. 

Kemudian, installah modul web. 
py dan flup. Flup (http://trac.saddi. 
com/flup) kita butuhkan agar dapat 
bekerja dengan FastCGI. Cukup 
kopikan direktori modul flup pada 
direktori aktif (seperti direktori web 


50 05/2010  INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL LIGHTTPD 


Wet 2.0 


» "none Pena G3 


2 CTAOET menta ma mnta 


Maa Mt Pentet mama LIL ngan aan 


News 
1426 - Chinese dragon 


.. 


Ma AN AL Mantan send nyam ae MAA padat Manna pat maa Pa sma 


Bani, Msi menikam, Ini Bahiy alat Om Samba Mubin Upon MAA) TAN mega sebabahg 
c Ba ba au abuna Aaamaatahengokak malahan Inbasnd 


Buat CA GL hat Onepas Lrnppvaten URL Bawrotng sad mang mw: bagai D Me peres metana ha 
LIGHTIPD eva17 sva1 Mat & salinan ad Pein. ad un dh Iv Ogan trares nama ank do mena PG 
-. 


MEMaNaN HA KHAN Pegadan MA LI san Ma 1 cal Oa 2 Maa Oa Man MANA Syam he An mna an daa 
ML MEMIKUL Na Mam Keaar ANA Pe mama Man daan Maa ON Ana Manna Paha Hana 


LA Naat LN Para Ka AN PAPAN SA PENA KANAN HARAPAN NO maa Tae Par at maa 


Ia en rat Anna 1 man tan Aa Sanam Pe 0 Anya emban ad Pt aki Lema Haa (brng aan “ta 0 


......u.,d,0 


kami aa 


una ee wan 


desert oma 


Pelamar Kan maa 0 Anak Oh an ng Aa rara 

£ Lae AD #00 «she Mnaya menganaaa F0 setan #00 peran $ say 0 me De petamana 4 ne manaun & Pat 
ML LA KAA KA MA La Pa KN, 

€ Ln0 00 TenOD are toa 0 ena Mena Ka Ke san Ma sean Mah paten gama menang Pan APN IA koe 
MUn aw Laka Ka Ka Lan PE Lama MAA mana Da 4 bag & ea MP1 hana MANA dina va Lang Undian Gabe Ma Ma Lea 
MA PE Pa SA LA PARA PA PR NATA AA Ana 

£ Memap MAI 1 n Maman Pa TANANY A IT meraa Na Ae Meean Pa meme 30 eyang Har nan Kan 
cwm "0 Me cat Kan AIA Unta dun Kwan Haa Jana Pet 1 aa Anya Tudhaan a pekan Lam serwam Maan IN 


£ Uh OR Pan 0 se ha Tn He Peak EDAN Ai Ang NN mera Ka 0 Mara KAN Sean aa Naa MANA PN Ae 
MO anta Pa Aa ENAM LAN AA RAN PENA 2 aa Pad MAMA Lha 2 daa Pa AAN 


- 


Anin an 


Situs web lighttpd. 


untuk modul web.py). Tidak perlu 
diimpor secara eksplisit: 
$ Is -1 flup/ 


ale )y 
—aneblia os 
client/ 
server/ 


$ 1s -1 /tmp/app/ 
ilup/ 
hello.py 
web/ 
Berikanlah hak akses executable 
pada hello.py: 
$ chmod 
Tanpa membutuhkan web server 
eksternal, kita dapat uji hello.py: 
$ ./hello.py 
http://0.0.0.0:8080/ 
Bukalah terminal lain dan jalan- 
kan telnet ke port 8080: 
S telnet localhost 8080 


tx hello.py 


Tya nol YO Oni ae 
Connected to localhost. 
Escape character is ''J'. 


GET / HTTP/1.0 (diketikkan) 


HTTP/1.1 200 OK 

Date: Fri, 26 Mar 2010 08:50:32 GMT 

Server: CherryPy/3.1.2 WSGI Server 

Hello World! (Fri Mar 26 15:50:32 
2010)Connection closed by foreign 
host. 

Kembalilah ke terminal dimana 
hello.py dijalankan. Tekan Ctrl-C 
untuk menghentikan aplikasi. Beri- 
kutnya, kita akan menjalankan hello. 
py lewat lighttpd. 


Situs web fastcgi.com. 


Lighttpd dan FastCGl 

Buatlah file /tmp/config-fastcgi.conf 

dengan isi sebagai berikut: 
server.port - 9000 


server.modules #- (“mod fastcgi") 
server.document-root - “/tmp/app" 


fastcgi.server - ( 
“71 55 ( 
( 
“socket” -» “/tmp/ 
fastcgi.socket”, 


“bin-path" -» “/tmp/app/ 


hello.py”, 

“max-procs" -» 1, 

“bin-environment” -» ( 

“REAL SCRIPT NAME" 

PI 

». 

“eheckalocales 
“disable”, 


) 


Kemudian, masuklah ke /tmp/ 
lighttpd/sbin/ dan berikanlah perin- 
tah berikut untuk menjalankan web 
server: 

$ ./lighttpd -D -£f /tmp/config- 
fastcgi.conf 
2010-03-26 15:55:12: (log.c.166) 
server started 

Kemudian, bukalah terminal lain 
dan jalankan telnet ke port 9000 (bu- 
kan 8080): 

$ telnet localhost 9000 
Trya ng 12710 ON 


Connected to localhost. 


Escape character is ''1'. 


GET / HTTP/1.0 (diketikkan) 


HTTP/1.0 200 OK 

Connection: close 

Date: Fri, 26 Mar 2010 08:55:57 GMT 
Server: lighttpd/1.4.26 


Hello World! (Fri Mar 26 15:55:57 
2010)Connection closed by foreign 


host. 


Penjelasan: 
@ Tentukan port web server: 
server.port - 9000 

@ Set dokumen root: 

server.document-root - "“/tmp/app" 

@ Tambahkan modul mod fastcgi: 

server.modules t- (“mod fastcgi") 

@ Khusus untuk pengaturan aplika- 
si: 

fastcgi.server - ( 
@ Diakses sebagai /: 
“71 5 ( 
( 

@ Gunakan socket /tmp/fastcgi. 
socket, sarana komunikasi an- 
tara web server dan aplikasi: 

“socket” -» “/tmp/fastcgi. 
socket 

@ Lokasi aplikasi hello.py 

“bin-path" -» “/tmp/app/hello. 
py", 

@ Sekali lagi, kita tidak perlu men- 
jalankan hello.py secara manu- 
alm 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX M 05/2010 51 


TUTORIAL OUTPUT PS 


ecara default, output program ps akan menampilkan PID (Process ID), TTY 
(controlling terminal), TIME (CPU time kumulatif), dan CMD (perintah 
dengan argumennya). Kolom-kolom ini sepenuhnya bisa ditentukan oleh kita. 


Terdapat puluhan kolom yang bisa kita pilih. 


Program ps berfungsi untuk menam- 
pilkan proses aktif di sistem, lengkap 
dengan detail informasinya. Secara 
default, hanya informasi umum saja 
yang ditampilkan. Biasanya, kita 
menjalankan program ps untuk me- 
lihat apakah suatu proses ditemukan 
di sistem, atau untuk mengetahui 
PID proses, dan kemudian mengirim- 
kan sinyal dengan program kill. 
Apabila Anda termasuk penggu- 
na yang menyukai informasi detail, 
kolom-kolom yang secara default 
ditampilkan mungkin tidak cukup. 


Contoh Default 

Berikut adalah contoh kolom default 
ketika penulis menjalankan ps, tanpa 
argumen apapun: 


$ ps 

PID TTY TIME CMD 
3451 pts/1 00:00:00 bash 
3681 pts/1 00:00:00 ps 


Menentukan Kolom 
Untuk menentukan kolom, gunakan- 
lah opsi o, diikuti oleh deretan nama 
kolom, dipisahkan koma. 

Contoh ps dengan kolom pid: 


JkeyL,...Il. Karakter « digunakan un- 
tuk pengurutan secara ascending. 
Sebagai contoh, berikut adalah 

contoh ps dengan kolom cmd saja, 
tanpa dilengkapi pengurutan (proses 
lainnya ditambahkan untuk memper- 
jelas): 

$ ps ocmd 

CMD 

bash 

bash 

less step 

bash 


/usr/bin/mc -P /tmp/mc-nop/ 


Atau bisa saja berlebihan karena $ ps opid mc.pwd.3798 
Anda hanya membutuhkan dua infor- PID bash -rcfile .bashrc 
masi saja dari proses, sebagai contoh 3336 ps ocmd 
PID dan command. 3451 Kemudian, kita urutkan berdasar- 
Dalam tulisan ini, kita akan mem- 3687 kan cmd, secara ascending: 
bahas pengaturan kolom output ps, 3752 $ ps ocmd --sort-cmd 
sehingga bisa menampilkan informa- Contoh ps dengan dua kolom pid CMD 
si-informasi yang dibutuhkan. dan cmd: bash 
$ ps opid,cmd bash 
SN aw PID CMD bash 
LA aa — 2 
PROCPS 3336 bash bash -rcfile .bashrc 
Kn Ht 3451 bash less step 


3687 less step /usr/bin/mc -P /tmp/mc-nop/ 


3748 ps opid,cmd mc.pwd.3798 


ps ocmd --sort-cmd 


- 


Situs web procps. 


Menentukan Kolom dengan 
Pengurutan 

Setelah kolom ditentukan, kita bisa 
urutkan dengan opsi -sort. Sin- 
taks untuk sort adalah (--JkeyI,I--I- 


Atau, secara descending (perhati- 
kan karakter — pada argumen --sort): 
$ ps ocmd --sort--cmd 
CMD 


ps ocmd --sort--cmd 


52 05/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL OUTPUT PS 


/usr/bin/me -P /tmp/mc-nop/ 
mc.pwd.3798 

NessNStep 

bash 

bash 

bash 


bash -rcfile .bashrc 


Daftar Kolom yang Disediakan 
Untuk mendapatkan nama kolom 
pid, cmd, tty, dan lainnya, bacalah 
halaman manual program ps (man 
ps), dan bacalah bagian: STANDARD 
FORMAT SPECIFIERS. 

Berikut adalah beberapa kolom 
yang mungkin menarik: 
@ “ocpu: utilisasi CPU. 
cmd: perintah dan argumennya. 
comm: perintah (executable). 
etime: waktu sejak proses di- 
jalankan. 
nice: nice value. 
pid: PID proses. 
ppid: PID orang tua proses. 
psr: prosesor yang di-assign. 
rss: resident set size. 
start: waktu proses dijalankan. 
stat: status proses. 
time: waktu CPU kumulatif. 
tty: controlling terminal. 
user: username efektif. 
vsz: ukuran virtual memory. 


Men-disable Nama Kolom 
Gunakan opsi -no-heading agar 
nama kolom tidak ditampilkan: 
$ ps opid,cmd --no-heading 
3451 bash 
3687 less step 
3928 bash 
3997 ps opid,cmd -no-heading 
Cara serupa bisa didapatkan pula 
dengan bantuan tail: 
S ps opid,cmd | tail -nx2 
3451 bash 
3687 less step 
3928 bash 
4053 ps opid, cmd 
4054 tail -n#2 


Memberi Label pada Nama Kolom 
Nama kolom seperti pid atau cmd 
kurang user friendly? Kita bisa ganti. 
Cukup berikan -clabel» untuk setiap 
kolom yang ditampilkan. Contoh: 


$ ps opid-ProcessID,cmd-Command 
ProcessID Command 
3451 bash 
3687 less step 
3928 bash 
4063 ps opid-ProcessID,cmd-Co 
mmand 
Nilai dlabel» bisa juga dikosong- 
kan, seperti contoh berikut: 
$ ps opid-ProcessID,cmd- 
ProcessID 
3451 bash 
SEM LSI S8 
3928 bash 
4071 ps opid-ProcessID,cmd- 


$ ps opid-, cmd-Command 
Command 

3451 bash 

3687 less step 

3928 bash 

4073 ps opid-,cmd-Command 


$S ps opid-,cmd- 
3451 bash 
3687 less step 
3928 bash 


4224 ps opid-,cmd- 


Mengatur Lebar Kolom 

Kita bisa atur lebar kolom, dengan 
memberikan: «size» untuk setiap ko- 
lom yang ditampilkan. Contoh: 


$ ps opid,cmd:50,user 


PID CMD USER 
3451 bash nop 
3687 less step nop 
3928 bash nop 
4079 ps opid,cmd:50,user nop 


Lebar kolom bisa dipaksa sampai 
hanya 1 karakter: 
$ ps opid,cmd:1,user 
PID CMD USER 
3451 b nop 
3687 1 nop 
3928 b nop 
4083 p nop 
Lebar kolom bisa dikombinasikan 
dengan label. Tentukan lebar terlebih 
dahulu, baru diikuti label. Contoh: 


$ ps opid,cmd:50-Command, user 


PID Command USER 
3451 bash nop 
3687 less step nop 
3928 bash nop 


4096 ps opid,cmd:50-Command, user 


nop 


Environment Variable PS FORMAT 


Kita bisa menentukan kolom-kolom 
yang diinginkan dan menyimpannya 
ke environment variable PS FOR- 
MAT sehingga tidak perlu repot-re- 
pot menggunakan opsi o, setiap kali 
menjalankan ps. Contoh: 

$ export PS FORMAT-”"pid,cmd,user" 


S ps 

PID CMD USER 
3451 bash nop 
4276 ps nop 


Contoh: informasi cukup lengkap 
Berikut adalah contoh ps dengan in- 
formasi yang cukup lengkap: 

$ ps opid,ppid,comm,start,etime, 


nice,stat,psr, s#cpu,time,tty,user, 


vsz 

PID PPID COMMAND STARTED 
ELAPSED NI STAT PSR SCPU TIME 
TE USER VSZ 

3451 3334 bash 2002: 
01:38:00 0 Ss OOOOMO02001300 
pts/1 nop 3588 

3687 3451 less 2106 
2135 0 Sx CMROOMO.0101015010 
pts/1 nop 2308 

3928 3334 bash 21:24:10 
24:52 0 Ss 0 0.0 00:00:00 
pts/0 nop 3580 

4121 3928 ps 21:49:02 
00:00 0 R4 MMO OMO.010101010 
pts/0 nop 2504 


Contoh: menjalankan secara berkala 
Gunakanlah program watch agar ps 
dapat dijalankan secara berkala: 

$ watch -nl ps opid,cmd,user 

Every 1.0s: ps opid,cmd,user 


Thu Mar 252155327200 


PID CMD USER 
3451 bash nop 
3687 less step nop 
3928 bash nop 


4199 watch -n11 ps opid,cmd,user 
nop 
4200 ps opid,cmd,user nop 
Opsi -n1 dalam contoh ini menen- 
tukan interval 1 detik. 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 05/2010 53 


TUTORIAL SIGNAL 


Untuk mencegah agar Ctrl-C tidak 
menghentikan rangkaian proses 
tersebut, kita harus abaikan atau 
tangani sinyal SIGINT (interrupt) 
yang dikirimkan. Secara default, apa- 
bila suatu proses menerima SIGINT, 
maka proses tersebut akan ditermi- 
nasi. SIGINT merupakan sinyal yang 
boleh diabaikan atau ditangani. Hal 
ini berlaku pula untuk SIG@UIT, 
yang akan dikirimkan, apabila user 
menekan CtrI-N. 

Apabila kita menggunakan bahasa 
C, kita bisa mempergunakan sistem 
call signal(). Demikian juga dengan 
Python, lewat modul sinyal. Untuk 
shell script, hal ini sedikit berbeda. 
Yang kita gunakan adalah perintah 
trap. Perintah trap akan menangkap 
sinyal-sinyal yang kita inginkan, ke- 
mudian melakukan tindakan yang 
bersesuaian, apabila didefinisikan. 

Shell yang kita gunakan dalam 
tulisan ini adalah bash. Semua con- 
toh dibangun di atas Singkong Linux 
1.0  (noprianto.com/singkong.php), 
namun dapat diterapkan pada sistem 
lainnya. Semua program dilisensikan 
GPL. 


Tanpa trap 

Berikut ini adalah contoh shell script 
yang tidak menggunakan perintah 
trap. Kita simpan dalam notrap.sh: 


ini bukan solusi yang baik, bukan? 


#!/bin/sh 


TEMP- mktemp” 
echo “Using temporary file: S$TEMP”" 


echo “Entering long running 
process..." 


Toman segi NLO0UO 


do 
echo -ne WrProcessing ($i)" 
usleep 300 

done 

echo 


echo “Cleaning up" 


rm -f STEMP 


echo “Bye" 

Script tersebut bisa kita jalankan 

dengan perintah berikut: 
$ sh notrap.sh 
Using temporary file: /tmp/tmp.VXnS15 
Entering long running process... 
Processing (410) «TEKAN Ctrl-C» 

Program akan membuat file tem- 
porary, mengulang dari 1 sampai 
10000 dengan delay, dan menghapus 
file temporary yang dibuat sebelum- 
nya. 

Apabila kita menekan Ctrl-C 
seperti pada contoh, maka proses 
akan terhenti. Walau tidak digunak- 
an, ada file temporary yang dibuat. 
Dalam contoh ini, file temporary 


da serangkaian proses penting yang tidak boleh diterminasi di tengah-tengah. 
Sayangnya, user yang menjalankan dengan mudah dapat menekan Ctrl-C 
atau CtrI-N, dan menyebabkan rangkaian proses tersebut terhenti. Tentu saja 


adalah /tmp/tmp.VXnS!5. 
Seharusnya, file ini dihapus pada 
akhir script. Tapi sayangnya, akhir 
script tidak pernah tercapai karena 
program telah kita interupsi pada 
saat perulangan for: 
$ Is -al /tmp/tmp.VXnSI5 
SSS 1 nop users 0 2010-03-26 
11:50 /tmp/tmp.VXnSI5 
Program yang baik seharusnya 
membersihkan file temporary yang 
dibuat, apabila memungkinkan. 
Jangan lupa pula, ketika program 
diterminasi, kita tidak menampilkan 
pesan apapun. Program berhenti be- 
gitu saja. Ada baiknya, kita memberi- 
tahu user lewat pesan tertentu. 


Sinyal Nomor 0 

Rangkaian sinyal yang dikenal di- 
mulai dengan 1 (SIGHUP). Perhati- 
kanlah contoh berikut. Kita meng- 
gunakan perintah trap dengan opsi 
-| untuk menampilkan daftar sinyal 
dan nomor sinyal. Dalam contoh tu- 
lisan, kita akan menggunakan nomor 


sinyal: 
$S trap -1 
1) SICHUP 2) SIGINT 
3) sIcovIT 4) SIGILL 
5) SIGTRAP 6) SIGABRT 
7) SIGBUS 8) SIGFPE 
9) SIGKILL 10) SIGUSR1 
11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 


54 05/2010 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL SIGNAL 


13) SIGPIPE 14) SIGALRM 
2 EN eRAN Ba Inop@nop-office-1x:/tmp$ sh trap many.sh 
17) SIGCHLD 18) SIGCONT 
19) sIcsTop 20) SICTsTp Using temporary file: /tmp/tmp. 76YOgk 
Entering long running process... 
21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 
23) SIGURG 24) SIGXCPU 
25) SIGXFSZ 26) SIGVTALRM Inop@nop-office-1x:/tmp$ sh trap many.sh 
29) SIGIO 30) SIGPWR Entering long running process... 
31) sicsys 34) SICRTMIN Processing (15588)Received deadly signal 
35) SIGRTMIN41 36) SIGRTMIN42 cleaning up 
37) SIGRTMIN43 38) SIGRTMIN:4 ee NAN AR ENYA 
39) SIGRTMIN45 40) SIGRTMIN46 
41) SIGRTMIN47 42) SICRTMIN:8 
43) SIGRTMIN49 44) SIGRTMIN410 
45) SIGRTMIN411 46) SIGRTMIN412 
47) SIGRTMIN413 48) SIGRTMIN414 
49) SIGRTMIN415 50) SIGRTMAX-14 
51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12 
AN esa Naa Menara aata Hasil output skrip trap many.sh. 
55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 
57) SIGRTMAX-7 58) SIGRTMAX-6 echo “Using temporary file: $TEMP”" dikerjakan. Urusan selesai. 
59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 echo “Entering long running Fungsi clean up() dalam contoh 
61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2 process..." ini, hanya menghapus file temporary 
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX for i in sseg 1 30000” dan mencetak beberapa pesan. Tapi, 
Lantas, apa yangdimaksud dengan do program sudah bertingkah laku cu- 
sinyal nomor 0? Perintah trap menge- echo -ne WrProcessing ($i)" | kup baik dan bertanggung jawab. 
nal sinyal ini (walau bukan meru- done 
pakan sinyal sesungguhnya), dimana Menangani SIGINT (nomor 2) 
dimaksudkan sebagai program exit. exit 0 Apabila sekedar bertanggung jawab 
Artinya, kalau kita mendefinisikan Jalankanlah program dengan pe- | dalam menghapus file temporary 
handler untuk sinyal ini, maka han- | rintah berikut: yang dibuat, contoh sebelumnya su- 
dler tersebut akan dikerjakan pada $ sh trap 0.sh dah cukup. Akan tetapi, kalau Anda 
saat program exit. echo PID: 4260 perlu melakukan tindakan spesifik 
Pembahasan sinyal nomor 0 ini Using temporary file: /tmp/tmp.cUTaek | pada saat sinyal tertentu dikirimkan, 
sekaligus kita jadikan contoh pem- Entering long running process... tentu contoh sebelumnya belum cu- 
bahasan untuk penanganan sinyal. Processing (1353) «TEKAN Ctrl-C» kup. 
Kita simpan dalam trap 0.sh: Cleaning up Dalam contoh trap 2.sh, kita akan 
#!/bin/sh Bye menangani sinyal nomor 0 dan SI- 
GINT. Ketika SIGINT dikirimkan, 
trap clean up 0 $ sh trap 0.sh kita menampilkan pesan tertentu, 
echo PID: 4138 yang nantinya bisa dikembangkan 
clean up() Using temporary file: /tmp/tmp.LGsouf sesuai kebutuhan. Sebelum program 
( Entering long running process... keluar, clean up/() tetap dikerjakan: 
echo Processing (30000) #!/bin/sh 
Cleaning up 
echo “Cleaning up” Bye trap clean up 0 
rm -f $TEMP Ketika program berjalan, kita bisa trap sigint handler 2 
interupsi dengan Ctrl-C, dan fungsi 
echo “Bye” clean up() akan dikerjakan. Program sigint handler () 
) berhenti tanpa diinterupsi, clean ( 
up() juga dikerjakan. Dengan Ctrl-C echo “Received SIGINT" 
echo "echo PID: $$" (SIGINT), program akan diterminasi. ) 
Sebelum terminasi dilakukan (kare- 
TEMP- smktemp” na SIGINT atau normal), clean up() clean up() 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 8 05/2010 55 


TUTORIAL SIGNAL 


Inop@nop-office-1x:/tmp3 sh trap samplel.sh 

Ctrl-c 

Mar 31 18:43:56 WIT 2010 
Har 31 56 WIT 2010 
Mar 31 3 56 WIT 2010 
Har 31 143:56 WIT 2010 
Har 31 1:43:57 WIT 2010 
Mar 31 57 WIT 2010 
Mar 31 : S7 WIT 2010 
Mar 31 1:43:57 WIT 2010 
Mar 31 1:43:57 WIT 2010 
Mar 31 WIT 2010 
Har 31 WIT 2010 
Mar 31 143: WIT 2010 
Mar 31 143: WIT 2010 
Mar 31 WIT 2010 
Har 31 : WIT 2010 
Mar 31 WIT 2010 
Mar 31 : WIT 2010 
Mar 31 WIT 2010 
Mar 31 143: WIT 2010 
Mar 31 : WIT 2010 
Mar 31 : WIT 2010 


echo 


echo “Cleaning up" 


rm -f $TEMP 


cehomEyey 


echo “echo PID: $$" 


TEMP- mktemp” 


echo “Using temporary file: $TEMP" 


echo “Entering long running 
process 
Tori Ni nsegIN30000K 
do 
echo -ne WrProcessing ($i)" 


done 


—ale () 
Jalankanlah program dengan pe- 

rintah berikut: 

SNshntrapn2rsh 

echo PID: 4204 
Using temporary file: /tmp/tmp.7By0y2 
Entering long running process... 
Processing (4322) «TEKAN Ctrl- 
C»Received SIGINT 
Processing (11341)«TEKAN Ctrl- 
C»Received SIGINT 
Processing (21046) «TEKAN Ctrl- 


C»Received SIGINT 


Processing (30000) 


Cleaning up 
Bye 
Dalam contoh ini, kita menekan 
Ctrl-C sebanyak 3 kali dan pesan 
“Received SIGINT' ditampilkan se- 
banyak 3 kali. Kenapa program ti- 
dak diterminasi? Hal ini disebabkan 
karena SIGINT telah kita tangani 
lewat fungsi sigint handler(), dan di 
dalam fungsi tersebut, kita tidak ke- 
luar dari program. 
Bandingkanlah dengan trap 2. 
2.sh berikut: 
#!/bin/sh 


trap clean up 0 


trap sigint handler 2 


sigint handler () 


( 


echo “Received SIGINT" 


exit 2 


clean up() 
( 


echo 


echo “Cleaning up" 


rm -f STEMP 


SehemgEyes 


echo “echo PID: $$" 


TEMP- mktemp” 


echo “Using temporary file: S$TEMP”" 


echo “Entering long running 
process..." 
torsi Ning segl 300001 
do 
echo -ne WrProcessing ($i)" 


done 
exit 0 


SNenNtrapp2Ma eh 
echo PID: 4288 

Using temporary file: /tmp/tmp.cGhcks 
Entering long running process... 


Processing (3568)Received SIGINT 


Cleaning up 
Bye 
Dalam kedua contoh tersebut, kita 
menjalankan perintah trap sebanyak 
dua kali. Yang pertama untuk sinyal 
nomor 0, yang kedua untuk SIGINT. 
Contoh trap 2 3.sh sedikit ber- 
beda. Alih-alih menangani SIGINT 
dengan handler tertentu, kita abai- 
kan sinyal tersebut (trap dengan 
handler berupa "): 
#!/bin/sh 


ndelon 1 2) 
echo “Entering long running 


procesee 


intora al abah Sejeer al Sofoofols 


do 
echo -ne WrProcessing ($i)" 
done 
echo 
CehomByeN 


Satu Fungsi untuk Beberapa Sinyal 

Perintah trap memungkinkan kita 

untuk menangkap beberapa sinyal 

sekaligus dan menanganinya dengan 

satu fungsi yang sama. Perhatikanlah 

contoh trap many.sh berikut: 
#!/bin/sh 


trap clean up 0 


trap signal handler 1 2 3 15 


56 05/2010 mw INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL SIGNAL 


signal handler () 


( 
echo “Received deadly signal" 
@ralis al 

) 

clean up() 

( 
echo 


echo “Cleaning up" 


rm -f S$TEMP 


cche my 


echo “echo PID: $$" 


TEMP- mktemp” 


echo “Using temporary file: S$TEMP” 


echo “Entering long running 


procesenei 
torsi in Sseg 1 300005 
do 
echo -ne WrProcessing ($i)" 
done 
eala 0 


Jalankanlah trap many.sh dengan 
perintah berikut: 
$ sh trap many.sh 
echo PID: 4242 
Using temporary file: /tmp/tmp.YPOovf 
Entering long running process... 
Processing (19220) «TEKAN Ctrl- 


C»Received deadly signal 


Cleaning up 


Bye 


$ sh trap many.sh 
echo PID: 4246 
Using temporary file: /tmp/tmp.EfDdsa 
Entering long running process... 
Processing (15425) «TEKAN Ctrl- 


N»Received deadly signal 


Cleaning up 


Bye 


Catatan: 
@ Apabila menerima SIGHUP (1), 
SIGINT (2), SIG@UIT (3), atau 


www.infolinux.web.id 


SIGTERM(15),fungsisignal hand- 
ler() akan dikerjakan. Di dalam 
fungsi tersebut, selain mencetak 
pesan “Received deadly signal”, 
kita juga keluar dari program 
dengan perintah exit. 

@ Pada saat sebelum keluar, clean 
up() tetap dikerjakan. 


Bermain-main dengan SIGINT 

Di dalam contoh trap samplel.sh 
berikut, kita akan bermain-main 
dengan SIGINT. Program akan terus 
mengulang. 

Apabila SIGINT dikirimkan, prog- 
ram akan menjalankan program 
date, dan akibatnya, tanggal dan 
waktu aktif akan ditampilkan. Apa- 
bila SIG@UIT dikirim, pesan akan 
ditampilkan dan program akan di- 
terminasi: 

#!/bin/sh 


trap sigint handler 2 
trap sigguit handler 3 


sigguit handler () 


( 


D 5 Lanka INDONESIA - SINGAPORE - CHINA - GERMANY - USA - AUSTRALIA 
VPS' : 

.munjju 
SPELiAler 


DE JAN 


Ram 
P 
Lisensi WHM/Cpanel 


Bioyo bulonon 


PACK A0E3 


T 


echo “Received SIGCOUIT. Bye :(“ 


exit 3 


sigint handler () 


( 


date 


echo “Hit Ctrl-Cc" 


while (1 J 
do 
A-10 
done 
Jalankanlah program dengan 
perintah berikut: 
$ sh trap samplel.sh 
Hit Ctrl-c 
Fri Mar 26 12:55:32 WIT 2010 
Fri Mar 26 12:55:33 WIT 2010 
Fri Mar 26 12:55:35 WIT 2010 
Fri Mar 26 12:55:35 WIT 2010 
Fri Mar 26 12:55:35 WIT 2010 
Fri Mar 26 12:55:35 WIT 2010 
Fri Mar 26 12:55:35 WIT 2010 
Fri Mar 26 12:55:36 WIT 2010 
Fri Mar 26 12:55:36 WIT 2010 
Received SIGOUIT. Bye :(» 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


2 


COLOCATION VPS HOSTING 


Poket Biasa Poker IIX 


Blw 


Paket Bioso 


Poket IIX Paket Biasa Paket IIX 


.P 210 


7) 
(021) 5 Ll 6000- 526 SUVU- 


INFOLINUX # 05/2010 57 


DAXA NETWORKS 


WORKSHOP OFFICE 


Hyperlink dengan Fungsi HYPERLINK( ) 


Untuk membuat hyperlink, kita tidak perlu repot-repot 
mengakses menu. Cukup gunakan saja fungsi hyperlink. 


Fungsi hyperlink() di OpenOffice.org Calc dapat di- 
1 panggil dengan dua cara: 
HYPERLINK (URL) 
atau: 
HYPERLINK (URL:cell text) 


Penjelasan: 

@ URL adalah URL yang akan dituju apabila user klik 
pada hyperlink. 

@ cell text adalah teks yang ditampilkan pada hyperlink. 


Ingin mendapatkan bilangan terbesar ke-n atau terkecil 
ke-n dalam range? Kita tidak perlu mengurutkannya ter- 
lebih dahulu. Cukup gunakan fungsi large() atau small(). 


Sebagai contoh, untuk mendapatkan bilangan ter- 
besar/terkecil dalam range, kita akan gunakan range 
data sebagai berikut: 


oran 


alslwIiw|—- 
—-lolalxla 


Untuk mendapatkan bilangan terbesar ke-n dalam 
range, kita dapat menggunakan fungsi largel): 
LARGE (Data: Rank c) 


Penjelasan: 

@ Data merupakan range data. 

@ Rank c adalah nomor urut, dimulai dari 1 (data ter- 
besar). 


Contoh: 
@ Mendapatkan bilangan terbesar dalam range: 
-LARGE (A1:B57 1) 
Nilai yang dikembalikan: 10. 


@ Mendapatkan bilangan terbesar ke-2 dalam range: 
-LARGE (Al:B5j 2) 
Nilai yang dikembalikan: 9. 


Apabila tidak diberi, cell text sama dengan URL. 


Contoh penggunaan bentuk pertama: 
-HYPERLINK (“http://www.infolinux.web.id") 
atau, dengan kondisi Al berisikan teks: http://www. 
infolinux.co.id: 
-HYPERLINK (A1) 


Contoh penggunaan bentuk kedua: 


-HYPERLINK (“http://www.infolinux.web.id": “Klik di 


sini") 
Tulisan “Klik di sini” akan ditampilkan. 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Untuk mendapatkan bilangan terkecil ke-n dalam 
range, kita dapat menggunakan fungsi small|): 
SMALL (Data: Rank c) 


Penjelasan: 

@ Data merupakan range data. 

@ Rank c adalah nomor urut, dimulai dari 1 (data ter- 
kecil). 


1ae ha Iaa Kaat Peraat Yen Inka Urea tg 


PA Ta LAMA Oa: EL at Paman O| 
A5 ia Wak EKA Ira KEB EN Il) 
| Ne ka Gan 
—— 1 I z 1 T 
3 2 
| LI s 
ES | Ol 9 
Io! 8 4 
, 10 8 


| Bilangan Tertinggi 4: Cg 


| Bilangan Tertinggi 2: » 


| Ipilangan Terendah 1: | 1 
| Terendah 2: 2 


' 
, 
' 


ri 


We 13 — Hai - —a 


Contoh: 


@ Mendapatkan bilangan terkecil dalam range: 
-SMALL (A1:B5: 1) « 
Nilai yang dikembalikan: 1. 


@ Mendapatkan bilangan terkecil ke-2 dalam range: 
-SMALL (A1:B5: 2)“ 
Nilai yang dikembalikan: 2. 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


58 05/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP OFFICE 


Ulang String dengan REPT( ) 


Butuh mengulang string dengan mudah? Gunakan fungsi 
rept/)! 


Untuk melakukan perulangan string di OpenOffice.org 
Calc, kita dapat menggunakan fungsi reptI): 


REPT (text: number) 


Penjelasan: 

@ teks: string yang ingin diulang. 

@ number: jumlah pengulangan. Apabila diberikan 0, 
maka akan menghasilkan string kosong. 


Contoh pertama: 
-REPT(“halo": 2) 
Mengembalikan: halohalo. 


Untuk membulatkan bilangan, kita bisa gunakan round), 


roundup/() atau rounddown |). 
Sintaks dasar fungsi round() di OpenOffice.org Calc 
1 adalah sebagai berikut: 
ROUND (number: count) 
Penjelasan: 
@ Membulatkan ke bilangan terdekat. 
@ number: bilangan yang akan dibulatkan. 
@ count: 
e Tidak diberikan atau nol: pembulatan ke bilangan 
bulat terdekat. 
@e Negatif: pembulatan ke 10, 100, dan seterusnya. 
e Positif n: pembulatan ke n desimal. 


Contoh: 
-ROUND (123.4551) 
Mengembalikan: 123.5. 


-ROUND (123.123:2) 
Mengembalikan: 123.12. 


-ROUND (123.123:-2) 
Mengembalikan: 100. 


Sintaks dasar fungsi roundupl() di OpenOffice.org Calc 
adalah sebagai berikut: 
ROUNDUP (number: count) 


Penjelasan: 


Contoh kedua: kita akan membuat garis bawah sepan- 
jang teks yang berada di sel tertentu: 

@ SelAi berisikan teks: Test. 

@ Disel A2, kita mengetikkan: 


-REPT (“-" 


1 LEN(A1)) 
Mengembalikan: ---- 


Apabila Al kita ganti menjadi: TestTest, maka A2 
berubah menjadi delapan karakter -. 


Ya. Yen Ino Pan "yaa Yan Yaa Gn gen 
ut LN Lara 
WF 2 


GA» st. 
2A4h EX AU 


Koma 
- Kay 


1 aku rina 


@ Selalu membulatkan ke atas. 
@ number: bilangan yang akan dibulatkan. 


@ count: 
e Tidak diberikan atau nol: pembulatan ke bilangan 
bulat di atas. 
e Negatif: pembulatan ke 10, 100, 1000 terdekat dan 
seterusnya. 


Positif n: pembulatan (atas) ke n desimal. 


Contoh: 
-ROUNDUP (123.123:2) 
Mengembalikan: 123.13. 


Sintaks dasar fungsi rounddown() di Open0Office.org 
Calc adalah sebagai berikut: 


ROUNDDOWN (number: count) 


Penjelasan: 

@ Selalu membulatkan ke bawah. 

@ number: bilangan yang akan dibulatkan. 

@ count: 

e Tidak diberikan atau nol: pembulatan ke bilangan 
bulat di bawah. 

@e Negatif: pembulatan ke 10, 100, dan seterusnya. 

e Positif n: pembulatan (bawah) ke n desimal. 


Contoh: 
-ROUNDDOWN (123.45:1) 
Mengembalikan: 123.4. 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 05/2010 59 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Eksekusi Program Eksternal 


Python menyediakan sejumlah cara mudah dan nyaman 
untuk mengeksekusi program eksternal (dan mendapat- 
kan output-nya). Di Workshop ini, kita akan membahas 
dua di antaranya. 


memiliki kekurangan, seperti: 
@ Modul commands tersedia hanya untuk sistem Unix. 


program ataupun pesan kesalahan. 


Fungsi: 
getstatusoutput (cmd) 


output). 
exec commands.py: 
#!/usr/bin/env python 


#(c) Noprianto 


#GPL 


import sys 


import commands 


def main(cmds): 
print 'Command: $s' &(cmds) 
X - commands.getstatusoutput (cmds) 
print 'Result: 1ngs' $(rI1)) 
print 'Status: £&d' &(rIoJ) 


ata name 2 3 Imel 19 


Enya 
test - sys.argvI1)| 

except: 
print '$s ccommand» ...' $(sys.argvI|ol 
sys.exit (1) 

# 

cmds - ' '.join(sys.argvIl:)) 


main (cmds) 


Contoh penggunaan: 

$ python exec commands.py 

exec commands.py «command» ... 

$ python exec commands.py 1s -1 . /root/ 
Command: 1s -1 . 


/root/ 
Result: 


1 Menggunakan fungsi getstatusoutput() dari modul 
commands. Fungsi ini sangat mudah digunakan, walau 


@ Fungsi getstatusoutput() akan menjalankan perintah 
dengan meredireksi stderr ke stdout. Dengan demiki- 
an, nilai yang dikembalikan akan mengandung output 


Nilai yang dikembalikan adalah tuple berupa: (status, 


Status: 512 


Catatan: Nilai kembalian mengandung baik output pro- 
gram Is dan pesan kesalahan. 


Menggunakan modul subprocess. Ini adalah cara yang 
disarankan sejak modul ini disertakan pada Python 
versi 2.4. Modul subprocess dimaksudkan untuk meng- 
gantikan os.system, os.spawn”, os.popen", popen2." dan 
commands.“ (yang dibahas sebelumnya). 
Class: 
class Popen(args, bufsize-0, executable-None, 
stdin-None, stdout-None, stderr-None, preexec 
fn-None, close fds-False, shell-False, cwd-None, 
env-None, universal newlines-False, startupinfo-None, 


creationflags-0) 


exec subprocess.py: 
#!/usr/bin/env python 


#(c) Noprianto 


#GPL 


import sys 


import subprocess 


def main(cmds): 
print 'Command: $&s' $(cmds) 
# Source code lengkap file exec subprocess.py, dapat 


# ditemukan dalam bonus DVD InfoLINUX edisi 05/2010. 


Penjelasan: 

@ Kita bisa gunakan method communicate() milik 
instance dari class Popen untuk berkomunikasi dengan 
proses (mengirim data ke stdin, mendapatkan data dari 
stdout, dan stderr). Mengembalikan tuple berupa: (std- 
out, stderr). 

@ Dapatkan exit code dari returncode. 


Contoh penggunaan: 
$ python exec subprocess.py 
exec subprocess.py xcommand» ... 
S python exec subprocess.py ls -1 . /root/ 


Command: 1s -1 . /root/ 


Status: 2 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


60 05/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Akses File Secara Remote 


Ingin mengakses file yang tersimpan pada server HTTP, 
FTP atau bahkan file lokal? Dengan Python dan modul 
urlopen, hal tersebut dapat dilakukan dengan sangat 
mudah. 


Kita hanya perlu menggunakan fungsi urlopen/() milik 
modul urllib: 


urlopen(url|, datal, proxiesl1) 


Penjelasan: 

@ Fungsi akan membuka url dan mengembalikan objek 
seperti file, yang mendukung method read(), readlinel), 
readlines(), filenol), close(), info(), dan geturl/(). 

@ Untuk mendapatkan meta informasi (seperti header 
HTTP), kita bisa gunakan method info(). 

@ Untuk mendapatkan URL sesungguhnya (misal: kare- 
na redireksi), kita gunakan method geturl/(). 


DPR source code program openurl.py untuk meng- 
akses file yang tersimpan pada suatu server: 
#!/usr/bin/env python 


#(c) Noprianto 


#GPL 


import sys 


import urllib 


def main(res, outfile - './output'): 
f£ - urllib.urlopen(res) 
info — £.info/) 


realurl - f.geturl() 


# 
TEYAS 
length - int(infol'Content-Length')) 
CR ee 
length - -1 
# 


print 'Object: &s' $(f) 

print 'Headers: |ngs' $(info) 

print 'URL: $s' $(realurl) 

print "Length: $8d' $(length) 

# 

print 'Save to: 5s' $(outfile) 

open (outfile, 'w') .write(f .read(length)) 
# 

f.close() 


alan name S1 Iuebb 1g 


res - sys.argvI1l 


except: 
print '$s cresource»' $(sys.argvI|ol 
sys.exit (1) 

# 


main (res) 


Penjelasan: 

@ Program akan membuka URL yang diberikan, 
mendapatkan berbagai informasi (termasuk ukuran), 
menampilkan informasi yang didapatkan, dan menyim- 
pan apa yang terbaca ke dalam ./output. 


Adapun contoh penggunaan dari program openurl.py 
. sebagai berikut: 
Cara penggunaan: 

$ python openurl.py 


openurl.py xresource» 


Men-download dari HTTP: 
$ python openurl.py http://kernel.org/pub/README 
Object: caddinfourl at 135120108 whose fp - xsocket. 
fileobject object at 0x80da224»5 
Length: 1912 


Save to: ./output 


Men-download dari FTP: 
$ python openurl.py ftp://kernel.org/pub/README 
Object: caddinfourl at 135266252 whose fp - 
caddclosehook at 135186636 whose fp - «socket. fileobject 
object at 0x80f5064»»» 
Headers: 


Content-Length: 1912 


URL: ftp://kernel.org/pub/README 
Length: 1912 


Save to: ./output 


Men-download dari file lokal: 
$ python openurl.py openurl.py 
Object: caddinfourl at 135298604 whose fp - «open file 
“openurl.py', mode 'rb' at 0xb7c489f8»5» 
Headers: 
Content-Type: text/x-python 
Content-Length: 674 
Last-modified: Sun, 21 Feb 2010 12:49:30 GMT 


URL: openurl.py 
Length: 674 
Save to: ./output 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 05/2010 61 


WORKSHOP DISTRO 


Jaringan Wireless tanpa Access Point 


Umumnya, akses ke jaringan wireless menggunakan 
sistem Infrastructure atau Managed dengan bantuan 
access point atau hotspot. Jika tidak ada access point, 
kita dapat menghubungkan dua komputer atau lebih 
menggunakan sistem Ad-hoc. 


Sistem jaringan wireless Ad-hoc mirip dengan jaringan 
kabel tanpa hub atau switch. Dua komputer dapat di- 
hubungkan melalui kartu ethernet dengan kabel cross. 
Demikian pula dua komputer dapat dihubungkan tanpa 
kabel melalui kartu wireless dengan sistem Ad-hoc atau 
jaringan peer to peer. Berikut ini, Workshop yang di- 
lakukan pada desktop Gnome di Linux Ubuntu 9.10 dan 
Fedora 12 dengan program Network Manager. Beberapa 
distro Linux lain memiliki cara yang mirip dengan menu 
sedikit beda, misalnya Mandriva Control Center untuk 
Mandriva dan YaST untuk openSUSE. Gambar-gambar 
dalam artikel ini dibuat dengan Linux Ubuntu 9.10. 


uk HB GI SatApr 3, 128PM 


Setup Ad-hoc melalui Network Manager 

Network Manager bertugas mengatur koneksi jaringan se- 

cara otomatis. Jika kartu wireless telah aktif dan menang- 

kap beberapa sinyal access point atau hotspot maka Net- 
work Manager akan otomatis menghubungi sinyal yang 
paling kuat dengan sistem Managed atau Infrastructure. 

Wireless di komputer berfungsi seperti client dari access 

point. Langkah berikut ini untuk mengubah wireless di 

komputer menjadi Ad-hoc atau peer to peer dengan kom- 

puter lain, tanpa melalui access point. 

@ Klik (mouse kiri) pada applet atau icon jaringan (Net- 
work Manager) di panel kanan atas. Jika ada sinyal 
access point yang tertangkap, akan terlihat nama essid 
atau SSID-nya. Lihat Gambar 1. 


0 Klik Create rev mma 


Wireless Net- Maw wireless network 
work sehingga all Enter a name for De mieless netmork you wal to create. 
muncul jendela Wetmsek rame: (Taroaar 
di layar, seperti Wireless security. | WTP 407128 0 Key «| 
Gambar 2. tey |rznaseresg og 

O Son key 


@ Isikan nama jaringan wireless atau SSID (yang dalam 
perintah baris iwconfig disebut essid). Ini akan men- 
jadi nama jaringan Ad-hoc. Dalam contoh ini (Gambar 
2) nama jaringan adalah TanpaAP, untuk menunjuk- 
kan ada jaringan tanpa access point (AP). 

@ Pada baris Wireless Security secara default perlu me- 
masukkan password, namun dapat diubah menjadi 
tanpa password keamanan dengan memilih None. 
Sebaiknya tetap menggunakan kunci pengaman atau 
password, agar tidak semua komputer dapat mengak- 
ses wireless komputer Anda. Misalnya menggunakan 
sistem keamanan wireless WEP 40/128-bit key dengan 
10 bilangan heksa (01234567890ABCDEF). Contoh di 
gambar 2 ini menggunakan angka yang mudah diingat 
1234567890. Setelah membuat password, klik Create. 
Komputer akan mencoba mengaktifkan jaringan Ad- 
hoc ini, meskipun tanda sinyal menunjukkan nol (06) 
karena belum ada koneksi dengan komputer lain. 
Sinyal akan menaik, jika telah ada komputer yang juga 
menjalankan jaringan Ad-hoc, dan SSID sama yang 
telah tersambung ke komputer ini. 

@ Untuk melihat hasilnya, kembali klik icon applet Net- 
work Manager. Jika setup berhasil, akan muncul nama 
jaringan TanpaAP yang sudah aktif pada posisi paling 
atas, seperti Gambar 3. Gambar layar di kiri menun- 
jukkan jaringan Ad-hoc, dan gambar kunci gembok 
kecil menunjukkan perlu password untuk komputer 
lain yang akan terhubung ke wireless komputer ini. 


sil HB EI SatApr ), 140PM DO 


Setup IP untuk Wireless Ad-hoc 

Jika komputer Anda ingin berkoneksi melalui wireless 
Ad-hoc dengan komputer lain menggunakan alamat IP 
statis atau dina- 
mis (DHCP), 
klik kanan icon 
applet Network 
Manager. Akan 
tampil menu pili- 
han seperti Gam- 
bar 4. 


rall Hl Sat Apr 3, 141PM dc) rus 


& Enable Networking 
& Enable Wireless 


Connection Information 


About 


62 05/2010 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP DISTRO 


Klik Edit Connections sehingga muncul jendela Net- 
work Connections, lalu klik tab bar Wireless. Akan mun- 
cul beberapa nama jaringan wireless (SSID) yang pernah 
disambungkan atau pernah dibuat. Dalam contoh ini, ada 
jaringan bernama TanpaAP yang telah dibuat sebelum- 
nya, seperti Gambar 5. - 


H Wired xdl Wireless ul Mobile Broadband (4 VPN Af DSL 


Name last U mid 
Edit 
Auto berubah2009 ba 
Auto rwOS Delete 
Wireless conmection 1 
Ma 


Klik jaringan TanpaAP, lalu klik Edit untuk memu- 
lai mengedit konfigurasi jaringan TCP/IP untuk wireless 
Ad-hoc Anda. Akan muncul jendela Editing TanpaAP, 
lalu klik tab bar IPv4 Settings. Pilih Automatic (DHCP) 
jika ada komputer lain yang menjalankan server DHCP, 
dan juga mengaktifkan wireless Ad-Hoc dengan nama 
sama (misal TanpaAP). Jika tidak ada server DHCP, pilih 
Manual atau memberi alamat IP secara statis. 

Jika memilih Manual, klik Add, lalu isikan isikan ala- 
mat IP (misalnya 192.168.1.250) dan netmask (misalnya 
255.255.255.0). Jika ada router atau gateway, dan server 
DNS untuk akses Internet, isikan alamat IP gateway 
(misalnya 192.168.1.1) dan server DNS (misalnya juga 
192.168.1.1) pada tempatnya sehingga seperti gambar 
6. Lalu, klik Apply, dan tunggu beberapa saat sehingga 


jaringan TanpaAP kembali aktif. 


Connection pame: | TanpaAP | 
3 Connect dutomatically 
Wireless Wireless Security IPV4 Settings IPV6 Settings 


Method: | Manual | 


Addresses 
Address Gateway Add 
19216811 | : 


299.2995.255.0 


DNS servers: 192.168.1.1) 


Search domains: | | 


Available to all users Cancel Apply 


Tes dan Troubleshooting 
Lakukan tes jaringan wireless Ad-hoc ini melalui kom- 
puter lain. Anda dapat menggunakan sistem operasi 
Linux atau Windows yang juga diset sebagai Ad-hoc 
dengan cara menghubungi wireless TanpaAP. Berikan 
alamat IP statis, misalnya 192.168.1.251, lalu lakukan tes 
sambungan ke Linux yang telah di-setup di atas, dengan 
perintah ping sebagai berikut: 

Sepang 19211681250 

64 bytes from 192.168.1.250: icmp seg-l tt1-128 


time-12.1 ms 


Selanjutnya, Anda dapat memanfaatkan jaringan Ad- 
hoc untuk Internet sharing atau aplikasi jaringan lainnya 
yang tidak dibahas dalam Workshop kali ini. 

Jika ping tidak menunjukkan hasil seperti di atas, misal 
Network is unreachable atau Destination Host Unreach- 
able, coba ping dari komputer pertama (192.168.1.250) ke 
komputer kedua (192.1681.251). Pastikan konfigurasi Ad- 
hoc ini sudah aktif di Linux di atas, dengan klik applet 
Network Manager. Jika Linux memiliki lebih dari satu 
jaringan yang aktif, tambahkan “-I device”, misalnya un- 
tuk wireless wlan0 sebagai berikut: 
$ ping -I wlan0 192.168.1.251 


PING 192.168.1.251 (192.168.1.251) from 192,168.1.259 wlang: 56( 


84) bytes of data 

From 192.168.1.250 icap segz1 Destination Host Unreachable 
From 192.168.1.256 icmp segz? Destination Host Unreachable 
From 192.168.1.250 icmp seg53 Destination Host Unreachable 
From 192.168.1.250 icap segz4 Destination Host Unreachable 
From 192.168.1.250 icmp seg"5 Destination Host Unreachable 
From 192.168.1.250 icmp segz6 Destination Host Unreachable 


Jika wireless TanpaAP yang telah dibuat sebelumnya ti- 
dak muncul dalam daftar, klik Connect to Hidden Wireless 
Network, lalu pilih dari daftar Connections nama jaringan 
wireless TanpaAP, dan klik Connect. Jika tombol Connect 
tidak dapat diklik, Anda dapat membuat jaringan Ad-hoc 
baru. Jika nama jaringan Ad-hoc yang telah dibuat tidak 
pernah muncul dalam daftar wireless yang aktif dan tidak 


ada dalam 
daftar Mean & Hidden wireless network 
nect to Hid- ci 
. Enter the name and security detnis of the hidden 
den Wireless weoless network you wish to connect to 
2 ana coronctan 
maka ada ke- - 
mungkinan 


driver wire- 
less di Linux 
Anda belum 
mendukung 
jaringan Ad- 
hoc. . 


Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 05/2010 63 


(wis 


PCCSSOEPSPOOOOE 
EHOHCOPYWESPRIY 
PIOWSIOTASTSICP 

PLVD IVSEOPAPSSS 

EC 1AFKOFCSOOPFAL II PARA... HAN 
RSS I SO HOF OTP P AlMunnnann 
SPPIOPTDTPS VE Gol Ingin mendapatkan 
POOPOSRTOTOcCOE Fr MN 
OTTETOOOHGHOEE SIM comPUTRoONICS? 
TPPOTEPssSssSsoeol Ta 

AE FP FEOEVES SOE 

SO TOkPpr3TSsSoOTo Naa AA 
EASYHOTSPOTYY Soma 
VPSFFYIPOOTPEE FIM 
EASOEPOSSOFSF I SIM Bacaketerangannya 


di bawah ini. 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi beberapa nama aplikasi di Linux. Arah tulisan bisa berupa horisontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk dalam kategori apakah beragam paket aplikasi yang tersembunyi pada gambar di atas? 
A. Web Conferencing B. Captive Portal C. SMS Gateway 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUXxspasi-05xspasi-|Jawaban A/B/C|xspasi-Nama 
Contohnya: LINUX 05 A Budi Santosa SB Hwa 1x1 


Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp2000----/SMS berlaku untuk semua operator). sar tren Xx | 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta, 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 04 Juni 2010. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 07/2010. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 9.30-16.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


64 05/2010 w INFOLINUX www.infolinux.web.id 


MAKIN DEKAT 
DENGAN ANDA 


LUAR JAWA Medan: Pustaka Obor 
061-4145622 @ Pekanbaru: Jack 0761- 
27706 » Padang: Taman Bacaan 0751- 
35150 « Palembang: TB Sriwijaya 0711- 
320679 @ Jambi: Gloria 0741-23360, 
Elieson 0741-24424 e Bengkulu: TB 
Zaldy 0736-24291 « Pangkal Pinang: 
Supermini 0717-423973, Idris Hadi 0717- 
424547 e@ Tanjungkarang: Tohoma 0721- 
261839, Intisari 0721-64026 e Pontianak: 
Angkasajaya 0561-734689, Ridho 0561- 
775843 @ Balikpapan: TBTerang 0542- 
421301, Antra 0542-396003 @ Samarinda: 


Onentler: Distro Aziz 0541-260235, A.Terang 0541-741768 
Khusus SAN/NAS e Banjarmasin: Naprin Budhi 0511-65475 


Stop &y step Instalasi Gsiro Openiiier » Hi e Palangakaraya: Fathir 0536-28317 e 
: Hubungi: Makasar: Telly 0411-321795, IndahJaya 
Backup Filesystem 


0411-330707 » Kendari: TB Ade 0401- 

dengan FSArchiver Telp: (021) 31904075 21613 » Pati Kansgia 0451-421218, 
Dasai na Masrun 0451-423805 e Manado: Lok 

le Dasar —. Fax: (021) 3908883 Book Store 0431-852734 e Denpasar: 

“ Corsica 0361-226358, TB Anna 0361- 


e-mail: pesan@primabu ku .co.id 427594, Gunung Agung dan Gramedia » 


Mataram: Titian 0370-622188 « Kupang: 
Rapi 0380-832033 


Aa aa aa aa . PULAU JAWA Cilegon: Torpedo 


FORMULIR BERLANGGANAN Agc 0254-391460 » Serang: Estica Agc 


0254-202292 « Bandung: Alphabet Agc 
022-6006000, Gunaraya 022-4232513, 


DENGAN OVO 8 GB 


OST ONLINE MEETIMI 


WEB CONFERENCE 


SIDE OVD 


DATA PRIBADI Wahyudin Agc 022-6011414 @ Garut: 
21: 2. 2 Monita Agc 0262-23479 @ Tasikmalaya: 
(Pilih dengan tanda V dan isi dengan huruf kapital) Masha Gaes S570pA @ Anak may: 


Iv Saya ingin berlangganan majalah InfoLINUX: Karna Aan Dea a ea Giren ni 
Cirebon Agc 0231-203376 » Tegal: Tegal 


News Agc 0283-356138 @ Pekalongan: 
TB Rajamurah 285- 424463, Fajar Agc 
0285-431466 # Semarang: Erlangga Agc 
024 -8313405, Hartono Agc 024-3545301, 


Jabodetabek Ul 6 Bulan (6 Edisi) Rp180.000 Adila Agc 024-3560615, Hariani Agc 024- 
CJ 1 Tahun 12 Edisi) Rp360.000 3541832, TB Prasojo 024-569561 » Solo: 
en TB ABC 0271-644345, Sendang Mulia Agc 
Pulau Jawa Ul 6 Bulan (6 Edisi) Rp222.000 0271-633751 @ Yogyakarta: Hidup Agc 
(Jateng, Jabar, Jatim) Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp432.000 0274-587921-Lamhaba 0274-541808, 
Togamas, dan Gramedia # Magelang: TB 
Bali/Sumbar Ol 1 Tahun (12 Edisi) Rp480.000 Larista 0293-368060 » Purwokerto: TB 
Sumut/Kalimantan O 1 Tahun (12 Edisi) | Rp504.000 Ma ana ga 
Sulawesi Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp352.000 8291511, Gunung Agung dan Gramedia e 
Malang: Yahya Oentoeng 0341-3410105 
» Kediri: TB Alief 0354-684211 » Jember: 

TB Amanah, Gunung Agung 

Nama Lengkap: 

Alamap TOKO BUKU JABOTABEK 
Maruzen: Blok M 7268334, Sultan 
Kode Pos: Agung 8307641 « Kharisma: Cijantung 
Telepon: Fax: 87793375, Cinere 7534125, Cilandak 


78840163, Taman Anggrek 5639343, 
Mobile/ E-mail: Puri 5822629, Pamulang 7445019 
Kalimalang 8601887, Klender 86605956 
» Gramedia: Matraman 8581763, Pondok 
Indah 7506997, Pintu Air 3843800, 


Mulai berlangganan Fdisi: 


Cara Pembayaran: Melawai 7203445, Gajahmada 2601234, 
Citraland 5606363, Pluit 6683620, Cinere 

Transfer ke BCA Cabang Raden Saleh 7540663, Bekasi 8840401, Bogor 0251- 
a/n PT DIAN PASIFIK KOMUNIKASI UTAMA 356341 « Gunung Agung: Pondok Indah 
: 7506901, Taman Anggrek 5639045, 

No. Rekening 634 018 0079 Citraland 5681512, Kwitang 3102004, 
F——————— 22 -—-—------—-1 Ta F3 Blok M 7209344, Arion 7413078, Atrium 
L Bukti transfer & formulir ini | ANEEAL : 3867831, Lokasari 6254730, Bogor 0251- 
' Me AN PARA, 0 326876 » News Stand Niaga Tower 
| harap di-fax ke (021) 3908883 | 2505250 « Time PI 330434 « Newstand 
| Up. Bagian Langganan WTC Sudirman 5211216, Mandarin 
Me BA Aam NN 5678888 @ Trio 7982331 » JBC Kalibata 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| : 
| . | Maluku, NTT dan Indonesia Timur | UI 1 Tahun (12 Edisi) Rp376.000 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Tanda Tangan: —— 7970350 « CabangTB Utama 


InfoLINUX 06/2010 


Terbit 
20 Mei 2010 


EDISI MENDATANG 


File Server Terdistribusi 


Beban yang terdapat di file server akan bertambah, seiring 
dengan meningkatnya aktivitas user. Untuk meringankan 
beban server, Anda dapat membuat file server terdistri- 
busi dengan menggunakan GlusterFS. 


£ 


Sistem CCTV 
Berbasis Linux 


NANTIKAN SIMPLYMEPPIS 8.5 


Cara Uji Kualitas Jaringan 


Jaringan terasa lambat? Sulit mengetahui berapa besarnya 
bandwidth yang terdapat pada jaringan Anda? Pada edisi 
mendatang, akan dijelaskan cara mudah menentukan be- 
sar bandwidth dan kualitas jaringan di tempat Anda. 


Membuat File Self-Extract 


Menggunakan makeself, kita dapat membangun arsip 
self-extract dengan mudah. Setelah arsip terekstrak, 
kita dapat menjalankan script khusus. Makeself sangat 
cocok digunakan untuk membangun installer aplikasi. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


66 05/2010 m INFOLINUX 


FTP Server Buatan Sendiri 


Ingin menambahkan fungsionalitas FTP Server ke dalam 
aplikasi yang Anda bangun? Hal ini dapat Anda lakukan 
dengan mudah di platform Linux. Simak pembahasan- 
nya di InfoLINUX edisi mendatang. 


www.infolinux.web.id 


Mengupas sis operasi 
Windows 7 lebih transparan, 
mendalam, dan kap. 
Disertai pula dengan langkah 
aplikatif nan konkret, tip&trik, 
serta solusi jitu. 


S 


for Windows 
Library Tool 


Langkah b NMAYA Nona 
9 an - 
A3 moncer 1 Widgets khusus 


- Pesan langsung: 


SOLUSI HEMAT Prima Buku Telp: (021) 3190-4075 Fax: 
UPDATE MANUAL (021) 390-8883 SMS: 0813-115-23230 
pesan@primabuku.co.id 


Paket aplikas 


Sa NA 


kenang dan padat 


WP IN GP 


Kumpulan artikel, workshop Mengupas paket Microsoft Memudahkan Anda untuk 
dan tutorial mengenai cara Office 2010 dan informasi memahami Linux Ubuntu, 
meningkatkan performa fitur-fitur terbaru berikut tip lengkap dengan panduan 
komputer dengan cara singkat memaksimalkan mulai dari instalasi hingga 
otodidak dan tanpa biaya dokumen kerja. Gratis DVD pemanfaatan paket dan 
mahal. berisi Office Beta 2010. personalisasi desktop. 


Indran BS / Lala (021) 313-3731 ext 105-107 PINPOINT| 


“—— 


er 


MORE POWER MORE PROFIT 


MEMILIH 


SERVER 24x/ 


yang PAS « HATI Perusahaan ! 


.rainerserver.net 


erupakan SERVER yang mampu beroperasi non-stop 
@ 24 jam x 7 hari dalam seminggu tanpa gangguan 


Ang 


